Salam Sapa Penulis 


One Shot Story berisi cerita pendek dengan konflik 
sederhana dan setiap chapter langsung tamat. 


Dibintangi oleh Do Kyung Soo sebagai main cast, 


Dan tentu saja Chanyeol akan selalu ada sebagai second 
lead. 


Alasannya kenapa? Karna bias penulis ChanSoo 


Setiap Chapter tidak memiliki cerita yang saling 
berhubungan. Selamat membaca... 


(PERHATIAN | 


Budayakan vote dan comment untuk menghargai 
penulis. Author ngk gigit kok . Setiap vote dan komen 
akan sangat di apresiasi 


Dont Go 


EXO mau ngisi acara di kotaku. Kebetulan tempat acaranya 
deket banget sama rumahku jadi aku sama D.O. bisa 
ketemuan saat mereka latian. Sekarang aku nungguin dia di 
deket panggung. Tadinya dia nggak ngijinin aku buat 
dateng ke tempat acara karna udah malem. Rencananya 
biar dia aja yang dateng ke rumah, tapi aku udah kangen. 
Lagian tempatnya deket kira-kira 500m, tinggal jalan kaki 
aja udah nyampek. 


aaa 


Mobil van EXO udah keliatan, semua member turun dan aku 
bisa liat pacar aku yang pake topi hitam itu lagi jalan mau 
latian. Dia sempet celingukan nyariin aku, aku melambaikan 
tangan kasih isyarat 'aku disin. Pas dia udah liat aku, eh dia 
cuma senyum terus lanjut naik panggung buat latian. 


Aku senyum balik ke dia. Aku paham banget kalo Dyo 
emang kayak gitu orangnya. Meskipun udah empat bulan 
kita nggak pernah ketemu, nggak bakal mungkin dia tiba- 
tiba lari terus peluk aku dan bilang 'aku kangen'. Haha 
nggak mungkin banget. 


'pinguinku cuek banget, kan aku kangen berat pengen 
peluk. Hiks tapi apa daya, kita kan lagi backstreet' 


Iya, kita rahasiain hubungan kita dari para member EXO 
lain, mereka cuma tau kalo kita dulu temen deket satu SMA. 
Tapi Kai, Suho, sama Chen tau hubungan kita baru-baru ini 
gara-gara kita kepergok video call bilang sayang-sayangan. 
Hahaha kalo aku udah ngambek emang suka maksa-maksa 
Dyo buat bertingkah romantis. Tapi ya gitulah, tetep aja 
kakunya minta ampun. 


KKK 


Setelah selesai latihan. Aku nyamperin mereka. Dyo duduk 
bareng Chanyeol dan Kai, sedangkan member lain sibuk 
beberes mau balik ke hotel buat istirahat. 


"Tunggu bentar ya?" Kata Dyo. 


"Hei, Yoo So Jin. Lama nggak ketemu. Kok nggak main-main 
ke dorm sih" Chanyeol menyambutku dengan sumringah 
sambil peluk aku. 


'mas pacar boro-boro kayak begini 


"Gimana kabarnya? Kuliahnya lancar? Udah dapet gebetan 
belom? Lama amat ngejomblo!" Chanyeol nyerocos 
ngebombardir pertanyaan ke aku sambil ngacak-ngacak 
rambutku. 


Aku ngelirik Dyo yang lagi sibuk beberes. 


"Siapa juga yang berani ngedeketin So Jin kalo bodyguard- 
nya punya senjata sinar laser macem cimol" Kai nyeletuk. 


"Tuh kan!" Kai bilang sambil nunjuk Dyo yang melirik sinis 
ke Kai. 


"Besok kesini kan? Liat kita manggung?" Tanya Chanyeol. 
"Iyalah... Masa nggak nonton" jawabku sambil ngelirik Dyo. 


Dyo senyum ngeliatin aku, "Gaja! Aku nganter So Jin pulang 
dulu. Kalian duluan aja" kata Dyo sambil narik aku pergi. 


KKK 


Di depan rumah, kami saling tatap. Lalu aku peluk dia dan 
bilang, 


"Aku kangen..." 
Dyo bales pelukanku. 
'Hemm kalo nggak aku duluan aja mana mau dia peluk aku' 


"Aku juga..." Jawabnya. "Buruan masuk, terus tidur. Udah 
malem" 


'Udah? Gitu doang? Astaga cimooool 
"Nee..." Jawabku lesu sambil berbalik mau buka pintu. 


Tiba-tiba Dyo narik tanganku bikin aku kembali menghadap 
dia, dan secepat kilat ia melayangkan ciuman di bibirku. 
Aku terkejut, mataku melotot sesaat kemudian terpenjam. 
Menikmati sentuhan bibir love-nya yang mengulum 
membasahi bibirku. 'Hemm... Dyo mah selalu gini. Nggak 
bisa ketebak'. 


"Jalja..." katanya sambil senyum tipis. 


Aku menatapnya dengan senyam-senyum bahagia. "Neo do 
jalja... Mimpiin aku ya?" jawabku kemudian melayangkan 
kecupan di bibirnya sekali lagi. Lantas aku berlari masuk ke 
rumah. 


Dyo tersenyum malu dan wajahnya memerah, 'Kiyowo' 
batinnya. 


aaa 


Pagi-pagi rumahku udah rame banget, penuh barang 
bertumpuk dan semua member ada di rumah. 


"Apa-apaan nih?" Kataku yang baru bangun tidur. 


"Kita nitip barang-barang disini" Kata Suho. 


"Lah emang kenapa?" 


"Habis acara kita langsung..." belum beres Baekhyun 
ngejawab, Chen menepuk lengan Baek, ngasih isyarat 
geleng-geleng, "jangan kasih tau'. 


"Kenapa sih!" Kata Baek sambil kesakitan pegangin 
lengannya. 


Aku cuma melongo liat seisi rumahku banyak orang dan 
mereka semua pada sibuk siap-siap mau ke tempat acara. 
Eommaku juga sibuk nyiapin suguhan camilan dan 
minuman ke mereka, dibantu sama adik laki-lakiku. Eomma 
sama adikku nggak kaget karna emang Dyo suka kesini 
bareng beberapa member kalo lagi liburan. Empat bulan 
kemaren aja mereka sibuk banget tour keluar negeri. 
Beberapa hari ke depan mereka juga bakal terbang lagi ke 
Singapura. 


'huft, kesel. Bakal nggak ketemu My Pinguin lagi...' 
Dyo narik aku ke kamar dan ngajak ngobrol. 


"Kenapa nggak ditinggal di hotel aja barang-barangnya?" 
Kataku. 


"Kita mau langsung ke bandara dan terbang ke singapura 
habis acara" Dyo bilang. 


"Hah? Kan kamu bilang berangkatnya masih minggu depan? 
Kamu bilang mau nginep sini dulu habis acara? Kok 
sekarang gini?" 

"Kita mau ada fansign dulu sebelum konser" 


"Kamu nggak lagi becanda kan? Sumpah nggak lucu!" 


Dyo ngeliatin aku dengan serius. Perasaanku nggak enak. 
Dada rasanya udh mulai kembang kempis. 


“jjinja?" Tanyaku lagi. 
Dyo mengangguk. "Eung" mengiyakan. 


Aku mewek, sampek akhirnya air mataku keluar deras. Aku 
nangis sesenggukan sambil duduk di ranjang. Dyo meluk 
aku. 


"Mianhae..." Katanya. 


'cuma maaf aja? Empat bulan kita nggak ketemu. Baru ini 
ketemu kamu malah mau langsung pergi lagi? Kamu sendiri 
yang bilang mau Otime sama aku, mau jalan sama aku dan 
habisin waktu dulu sama aku sebelum ke Singapura. Kenapa 
malah mendadak berubah jadwal gini? Terus kamu cuma 
bilang maaf? Kamu tau nggak aku sampek udah bikin list 
buat kencan kita seminggu ke depan. Kesel! Kesel! Kesel!' 


dak 


Aku bantuin mereka bawa beberapa property buat acara. 
Dengan wajah lesu dan lecek kelipet-lipet gara-gara habis 
nangis, aku nyuekin Dyo. Dia cuma ngeliatin aku doang dan 
sesekali bantuin bawa barang yang kupegang. Aku masih 
cuek aja males liat wajahnya sambil jalan ke tempat acara. 


"Nih, minum!" Chanyeol ngasih aku sebotol air mineral saat 
aku keluar backstage. 


"Jangan lesu gitu... Masak kita mau manggung kamu kasih 
wajah kucel kayak gitu, semangatin dong..." Kata Chanyeol 
sambil mencubit pipiku. 


Dia emang paling suka iseng sama aku karna tau aku 
temennya Dyo. Dia kan juga deket banget sama Dyo, juga 
suka ngisengin Dyo, jadi aku pun kena imbasnya. 


"Sakit tau!" Aku balas ngejambak rambutnya. 
"Aaauuh sakit" 

"Salah sendiri cari gara-gara!" 

"Jangan mewek lagi. Udah jelek makin jelek mukamu". 


"Bodo amat!" Jawabku ketus sambil jalan mau pulang ke 
rumah aja. Males. Kesel. 


"Mau kemana? Ya! SoJin-ah..." Teriak Chanyeol. 


"Pulang... Ngeberesin barang-barang kalian biar cepet pergi 
ke Singapura!" Teriakku kesal. 


"Dia marah?" Gumam Chanyeol. 


aaa 


Dyo pulang ke rumah saat di tengah konser. Katanya mau ke 
toilet. 


'Manja banget, deket panggung kan juga ada toilet umum' 


Aku masih cuekin dia, menyibukkan diri di kamar. Sibuk 
menata barang yang udah tertata, gatau lah pokoknya sok 
sibuk aja. Biar nggak kepikiran buat nyamperin dia. Tapi Dyo 
masuk kamarku setelah dari toilet. 


"Acaranya kan belum selesai. Cepet balik sana..." Jawabku 
tanpa liat dia. 


"So Jin-ah..." Katanya lesu sambil berdiri mematung ngeliat 
aku. 


'liih males banget! Nggak ada usaha-usahanya bikin aku 
nggak ngambek'. 


Aku pergi mau keluar kamar. Dengan cepat dia menahanku 
dengan pelukannya. 


"Mianhae... Kan ini mendadak" Katanya lirih. 
"Iya...ya...ya..." Jawabku mengejek "Udah, lepasin aku" 
"Jangan marah..." 


"Emang kenapa? Emang kamu peduli? Udah sana balik ke 
panggung" Aku berontak minta lepas dari pelukannya. 


"Kamu mau liat aku bikin aegyo?" 
"Nggak!" 


"Aaahh... So Jin-ah mianhae... Mianhae... So Jin-ah 
mianhae...Eung?" katanya manja. 


Aku ngakak dong dengernya. Geli geli gimana gitu 
telingaku. Dia ngeliatin aku sambil senyum dan bilang, 


"Jangan marah... Uri saranghaneun So Jin-ah... Kamu tau 
nggak, kalo kamu marah gini, mana bisa aku terbang 
dengan selamat. Hati aku jadi nggak tenang..." 


Aku nyengir, 'giliran aku marah aja pake jurus ngerayu- 
ngrayu... Tiap hari aja marahan yuk? biar so sweet gini 


"Kesel! Kan aku masih kangen sama kamu". Kataku manja 
sambil memukul dadanya. 


"Iya, aku juga" jawabnya sambil meluk aku sekali lagi. 
"Jangan pergi, pleaaaaase" 

"Temenin aku ke panggung ya?" 

"Jangan pergi ya?" 


Dyo nggak jawab, dia cuma ngelus lembut rambutku dan 
digandengnya tanganku kita pergi ke acara. 


aaa 


Setelah acara usai, mereka beneran beberes buat pergi ke 
bandara dong. Aku bantuin beberes sambil manyun lagi. 


'beneran bakalan pergi nih? Mereka serius? Nggak lagi 
ngeprank aja nih?' 


"Kalian nggak lagi ngeprank nih?  Udahan sih 
ngepranknya...' Kataku lemas pada Sehun, Chanyeol, dan 
Dyo yang saat itu ada di ruang tamu. 


Dyo menatapku serius. Sehun dan Chanyeol cekikikan. 


"Masih kangen sama kita ya? Ikut aja yuk?" Kata Chanyeol 
sambil mengelus rambutku. 


'Coba yang bilang gini si cimol. Hiks. Kesel dah! Abang 
Kyung Soo kagak peka-peka' 


Aku ngelirik Dyo dengan sinis kemudian pergi keluar. Dyo 
nyusulin nyamperin aku. Dia lagi-lagi meluk aku tanpa 
bilang apa-apa. Kai, Suho, dan Chen yang mau jalan ke 
mobil mergokin kita. 


"Uhuk (pura-pura batuk), peluk aja terus jangan sampek 
lepas" Ejek Suho. 


"Biarin aja mereka mau pamitan" Kai bilang. 


Kemudian Sehun menyusul dan membuat Dyo buru-buru 
melepas pelukannya dariku. Dia mengelus rambutku dan 
berbisik, 


"Jangan nangis ya? Aku jalan ke depan sama Sehun dulu. 
Aku tunggu di mobil" 


'Hiks, dia masih aja pengen rahasiain hubungan kita. Udah 
mau pergi, malah aku ditinggalin, dia jalan sama Sehun, aku 
disuruh jalan sendiri nyusulin ke depan. Jahat amat sih ini 
orang, nggak berperasaan banget. Dia cinta beneran nggak 
sih sama aku?' 


Air mataku jatuh menetes deras. Aku cuma berdiri 
mematung melamunkan ini itu. Chanyeol datang dan 
mendekatiku saat tau aku merenung menangis. 


"Ya! So Jin-ah... Jangan nangis." Chanyeol menghapus air 
mataku kemudian memelukku. 


"Kita akan balik secepatnya kok... Kita juga masih kangen 
sama kamu. Kamu sabar dulu, ya?" Sambung Chanyeol 
kemudian mengecup kedua pipiku. 


"Aku pergi dulu ya..." Pamit Chanyeol sambil mengelus 
lembut rambutku. 


Aku cuma diam berdiri mematung, masih melamunkan Dyo. 


'Kenapa Dyo nggak mau ngajak aku aja sih ke Singapura? 
Kan aku juga lagi libur kuliah. Oooh, dia masih mau terus 
rahasiain hubungan kita dari semua member? Emang dia 
malu banget ya punya pacar kayak aku? Kenapa juga aku 
bisa cinta sama cowok sedingin Dyo? Kenapa sih aku nggak 
bisa lepasin Dyo? Hiks". 


KKK 


Dyo nungguin aku di depan tapi sampai semua member 
udah masuk ke mobil, aku masih belum keliatan batang 
hidungnya. Aku masih ngelamun di tempat semula. Ngerasa 
nggak berguna juga kalo aku kesana, malah bikin lebih sakit 
hati karna ditinggal lagi. 


"Hyung, cepetan masuk. Nungguin apa?" Kata Sehun. 


"Oh...eung!" Mengiyakan. Kemudian Dyo masuk ke mobil 
dengan berat dan masih celingukan. 


'Dyo itu emang cowok yang dingin banget...cuek, kaku, 
nggak romantis, dan nggak pernah mau ngomong. Tapi itu 
penilaian orang yang nggak memahami dia. Aku yang udah 
lama kenal dia harusnya ngerti, harusnya lebih paham' 


'Kenapa aku bisa secinta ini sama Dyo? Karna dia adalah Do 
Kyung Soo. Dia emang dingin, tapi aku selalu ngerasa 
nyaman dan hangat saat dipeluk dia, ada kobaran api dalam 
hatiku yang menggebu saat skinship sama dia. Dia terkesan 
cuek dan irit ngomong memang, tapi dia peduli banget. Dia 
selalu melakukan sesuatu yang nunjukin dia itu peduli dan 
perhatian. Dia ngerti kalo aku lagi ngambek tanpa aku 
bilang, dia ngerti aku lagi kangen tanpa harus aku bilang. 
Dia emang nggak bisa spontan, tapi semua tindakan dia 
selalu nggak bisa ditebak dan itu yang bikin aku jatuh cinta. 
Dia berkali-kali bisa bikin aku sebel, tapi dia juga bisa 
seketika bikin aku melayang kegirangan". 


'Dyo emang nggak romantis kayak cowok-cowok pada 
umumnya. Kadar romantis menurut dia berbeda dengan 
penilaian orang lain. Mungkin orang bilang cowok romantis 
itu yang sering kasih hadiah dan kasih kata-kata cinta. Bagi 
Dyo, romantis itu saat dia bisa bikin aku ketawa, saat 
dengan spontan ngasih tindakan ke aku, entah peluk atau 


cium, saat tanpa aku minta tiba-tiba dia bilang cinta ke aku, 
saat semuanya serba tiba-tiba..dan saat aku terkesima 
sama tindakannya, bagi dia itu romantis'. 


Dan aku terlalu lama memikirkan banyak hal yang udah kita 
lewatin bersama, sampai aku terbangun dari lamunan 
kemudian buru-buru lari ngejar mobil van EXO yang udah 
mau jalan. 


"Andwae... Gajima! Kyung Soo-ya... Gajima..." Teriakku 
sambil lari mengejar mobilnya. 


Tapi kayaknya bakal percuma, karna mereka nggak akan 
mungkin dengar. Aku terus aja berlari, lari makin kencang 
sampek beberapa kali terjatuh dan bangun, lari lagi, jatuh 
bangun lagi, lari lagi. Sampai mobil van EXO menghilang di 
belokan. 


aaa 


Dyo berkali-kali menatap spion dan kaca depan. Berharap 
melihatku. Tapi nggak ada. Dyo mulai menyerah, kemudian 
dia menoleh ke kaca belakang saat mobil akan berbelok dan 
sekelebat dilihatnya aku yang sedang duduk di tengah 
jalan. 


"Hentikan mobilnya!" Kata Dyo dengan panik. 
"Kenapa hyung?" Tanya Sehun. 
"Berhenti! Aku mau turun!" Panik. 


"Kyung Soo-ya, kau kenapa sih? Ada yang ketinggalan?" 
Chanyeol bilang. 


Mobilpun berhenti dan Dyo keluar dengan cepat. Dyo berlari 
dari belokan dan dilihatnya benar-benar ada aku disana, 


terduduk di tengah jalan. Dyo melesat lebih cepat dan 
kemudian berjongkok memelukku. 


Aku yang menangis tertunduk sesenggukan tiba-tiba 
terkejut mendapati pelukannya. 


"Kyung Soo-ya...Hhks" 
"Aku disini" 


"Gajima... Jebal..." Ucapku dengan tangis yang semakin 
meledak. Aku membalas pelukannya jauh lebih erat. 


"Jebal... Gajima...eung? Aku nggak bisa... Aku nggak bisa 
nunggu lagi. Empat bulan aja aku udah kesiksa....Hhhks. 
Aku nggak bisa nunggu seminggu lagi. Hhhkss.. Jebal..." 


"Narang gagoshipeo? Mau pergi sama aku? Ke Singapura?" 
Tanya Dyo. 


'Astagaaaa... Kembang api di hatiku makin meledak-ledak. 
Kenapa nggak dari tadi sih dia ngomong kayak gini? Dasar 
pacar super nyiksa!' 


"Jahat! Jahat!" Aku memukuli punggungnya. 


"Kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa nggak ajak aku dari 
tadi? Kenapa harus nunggu aku lari-larian ngejar kamu 
kayak gini? Jahat banget! Dasar Kyung Soo jahat!" 
Sambungku. 


Dyo melepas pelukannya. Dia liat banyak lecet di lutut dan 
lenganku. 


"Ya Ampuuuun..." Matanya melotot. 


"Kita ke rumah sakit sekarang" Dyo langsung gendong aku 
dan panggil taksi. 


Aku senyam senyum kegirangan di belakang punggungnya. 
Melihatnya khawatir dan gopoh bikin aku menyadari betapa 
hangatnya perhatian dia. Aku sampek nggak peduli dengan 
perihnya lecet-lecet lukaku. Dia juga nggak peduli kena 
omel manajernya karna telat naik pesawat. Hari itu, dia 
melakukan sesuatu untukku dengan mempertaruhkan hal 
besar. Dia bikin semua member ketinggalan pesawat. 
Hahaha. 


daa 
Di Singapura semua member pada protes sama kita. 


"Kalian tuh pacaran nggak bilang-bilang kita!" Kata 
Baekhyun. 


"Ngapain harus bilang?" Kata Dyo. 
"Kalian aja yang nggak peka" kata Suho. 
"Jadi kalian udah pada tau?" Tanya Chanyeol. 


"Ya mana ada persahabatan antara cowok sama cewek yang 
berlangsung selama itu? Mikir dong!" Kata Kai. 


"Aaish!" Kata Chanyeol. 


"Kamu suka kan? Sama So Jin? Makanya Dyo nggak mau 
bilang" kata Chen. 


"Hah? Siapa?" Kata Chanyeol. 


Mataku terbelalak. Aku ngeliat Dyo. Tapi wajahnya tenang. 
Nggak ada kaget-kagetnya. 


'Dyo tau soal perasaan Chanyeol? Hemm... Jadi ini yang 
bikin dia pengen backstreet? Demi ngejaga perasaan 
temennya? Dih... Demi ngejaga temennya aja aku yang jadi 
sasaran. Jahat bgt dah! Tapi aku cintaaaaaa...' 


"Ya elo lah!" Xiumin bilang. "Udah keliatan dari gelagat lo. 
So Jin aja yang nggak peka". 


"So Jin pekanya cuma sama D.O hyung. Hahaha" Sehun 
bilang buat ngejek Chanyeol. 


KKK 


"Ya! Mianhae..." Kata D.O ke Chanyeol saat mereka sedang 
bersiap naik panggung. 


"Soal apa?" Jawab Chanyeol. 
"Soal So Jin" 


"Santai aja... Aku gampang move on kok!" Jawabnya dengan 
ketawa. 


"Mau aku kenalin sama cewek?" 


"Ya! Emang kamu punya temen cewek selain So Jin? Belaga 
jadi playboy aja lu!" 


"Temen-temen artisku banyak" 
"Nggak ah. Nggak minat pacaran sama artis!" 
"Gaya lu!" 


Aku liat konser mereka dengan hati berbunga-bunga. Tau 
nggak kenapa? Karna akhirnyaaaa aku bisa liburan sama Uri 
saranghaneun Do Kyung Soo, cimolku, my pinguin unyu 
kuuh... 


Kyung Soo-ya... Manhi saranghae 


— END - 


Jangan lupa kasih vote sama comment ya? 


Edisi lagi kangen berat sama Kyung Soo... 
Hiks lama amat ya selesai wamilnya... 


Mine 


Line 

Me 

Kyung-ah... Hari ini jemput? 
Uri Kyung 

Otw 


Me 
Oke chagiya. Kutunggu di depan. 


Uri Kyung 
Di dalem kosan aja. 


Me 
Ini udah di depan akunya chagi... 


Uri Kyung 

Dingin. 

Me 

Udah pake padding kok. 


Uri Kyung 
Ngeyel! 


Me 
Iya deh iya... Ini nunggu di dalem kosan. 


Ngambek deh si cimol. 
Gercep ajalah gw balik ke rumah, nunggu dia nyampek. 


Dia bilang 'dingin' aja bagi gw tuh udah panjaaang banget 
maknanya. 


'Di luar dingin, jangan tunggu aku di luar. Nanti kamu flu' - 
kurang lebih begitu. 


hook 
Incomming Call 
Uri Kyung 
Kyung-ah? 

Aku di depan 
Oke sayang 

End Call 


dak 


Kita sekampus tapi beda jurusan. Kebetulan hari ini lagi ada 
jadwal kuliah bareng, kelas wajib bahasa korea. Kyung Soo 
bawain buku yang gw pinjem di perpus kemarin. Hari ini gw 
mau balikin karna udah beres kupake. 


"Cimol..." Teriak Baek, 


Baekhyun menghampiri kita dan ikut jalan bareng ke kelas. 
Tentu aja disitu juga ada Chanyeol, mereka berdua temen 
kita dari SMA. Kyung Soo cuek aja jalan sama gw. 


"Yaelah Kyung... Budeg lo?" Sambar Chanyeol melilitkan 
lengannya ke pundak Kyung Soo. 


"Lepasin" Jawab Kyung sinis. 


"Kenapa dia? Lagi berantem sama lo?" Tanya Chanyeol ke 
gw. 


"Ya emang gitu tiap hari si cimol mah!" Sahut Baek. 
"Habis kesel gara aku ngeyel" Gw bisik ke Chanyeol. 


"Ck!" Kyung Soo berdecak sebal liat gw bisik sama 
Chanyeol. 


Tangan gw di tarik pindah ke sisi lain sebelah Kyung Soo, 
biar ngejauh dari Chanyeol. Sengaja emang gw godain 
Kyung Soo, biar sekalian marahnya. Kyung Soo mah kalo 
marah diem aja kek orang bisu. 


"Elaaaaah masih cemburu aja lo" kata Chanyeol ke Kyung 
Soo. 


Chanyeol itu mantan pacar gw saat SMA. Kita cuma jadian 
dua minggu terus putus gara gw diteror dan di bully terus 
sama sasaeng fans dia. Maklum, dia dulu anak band dan 
club basket paling populer sekomplek sekolahan kita. 
Mereka bertiga emang sahabatan sejak masuk SMA, dan gw 
bisa deket sama mereka karna Kyung Soo temen gw dari 
SMP. 


aaa 


Setelah kelas usai, gw di anter sama Kyung Soo ke perpus 
buat balikin buku, dia bantuin gw bawa buku gw yg banyak 
tadi. 


"Aku ke kelas" kata Kyung Soo setelah naruh semua buku di 
meja pengembalian. 


"Iya, aku disini dulu ya?" Jawabku. 


Kyung Soo cuma mengangguk sambil senyum dan 
mengusap rambutku. Kemudian dia melambaikan tangan 
sambil pergi berlalu. 


dia nggak banyak omong tapi sweet... bikin nambah 
cintaaaa'. 


kakak 


Beres baca-baca dan minjem buku di perpus, gw ke gedung 
auditorium buat bantu nyiapin seminar jumat depan. 


Line 


Me 
Kyung-ah, aku ke audit bantuin prepare seminar besok. 


Uri Kyung 


Baiklaahhh... Balesnya cuma emot 'ok'. Mending lah 
daripada cuma di read yeekaan? 


KKK 


Jam udah nunjukin waktu makan siang. Harusnya Kyung Soo 
udah keluar kelas, tapi gw cek hp masih belum ada chat dari 
dia. Kok dia nggak nanyain aku udah makan apa belom ya? 


Line 


Me 
Kyung-ah, udah keluar kelas belom? Kamu dimana? 


Gw klik send dan liatin bentar siapa tau di read cepet. Eh 
tapi tiba-tiba suara Kyung Soo kedengeran dari belakang gw. 


"Disini" kata dia. 


"Kkamjak!" Gw kaget dan seketika noleh ke belakang. 
"Kyung-ah..." Gw gandeng jemari tangan dia yang lagi 
berdiri di belakang gw, gw Ig duduk di lantai. 


"Kamu ngagetin aja! Aku pikir kamu ada kelas tambahan" 
kata gw. 


"Udah makan siang?" 

"Belum... Nungguin kamu" 

"Ayo!" Dia ngebantu gw berdiri. 

Gw pamit ke temen lain buat pergi duluan. 


KKK 


Nyampek di kantin Kyung Soo nyuruh gw duduk dan dia 
yang pesenin makan. 


"Duduk sini". Kemudian dia pergi pesen makan, "Nasi 
Goreng dua, yang satu kasih sayurnya agak banyak dan 
nggak pedes. Minumnya Green Tea latte satu sama Ice 
Americano satu". 


Gw liatin dia yang lagi pesen sambil ngebatin, 'Tuhan baik 
banget kasih aku cowok seperti dia. Tampan, perhatian, 
sopan, pinter, uuuhh...sesayang ini aku sama dia'. 


"Pelototin terus aja tuh cowok! Takut banget kalo ilang" 
tangan besar Chanyeol menyergap muka gw tiba. 


"Duh Kampret! Kaget bego!" Gw mukul lengan Chanyeol. 


"Gw Americano, baek!" Teriak Chanyeol ke Baekhyun yang 
lagi jalan pesen makan. 


"Bodo amat!" Jawab baek. 


"Minggir!" Kyung Soo dateng ngusir Chanyeol yang duduk di 
samping gw. 


Chanyeol pindah duduk di depan gw dan Kyung Soo duduk 
di samping gw. 


"Gomaweo Chagi..." kataku ke Kyung Soo. 


Pesenan kita berdua udah dateng duluan dan minuman 
Baekhyun juga udah dateng. 


"Lah Americano gw mana baek?" Tanya Chanyeol. 
"Kan gw bilang bodo amat. Pesen ndiri sana!" 


"Ciiihh, bangke ni orang!" Chanyeol pergi pesen dengan 
kesel. 


KKK 


Pagi ini gw bangun kesiangan, padahal gw harus ada di 
auditorium kampus jam tujuh karna jadi panitia seminar. 


Gw liat hp gw ada banyak notifikasi. 


25 missed calls 
15 line 


"Se Yeon-ah..." Pintu kos gw d ketuk kenceng banget sama 
Chanyeol sambil teriak manggil nama gw. "Se Yeon-ah..." 


"Iya... Bentar" Gw bukain pintu. "Buruan... Buruan... Gw telat 
anjir!" Gw dorong Chanyeol buat jalan cepet. 


"Ya elu di telponin sama si Kyung nggak bangun . Dasar 
mampet!" 


Gw berangkat ke kampus bareng Chanyeol karna Kyung Soo 
dari kemarin nginep di basecamp fakultas, dia juga sibuk 
siapin acara di fakultasnya. 


"Harusnya lo dateng lebih pagi kek". Protes gw. 


"Ehh emang kemaren lo minta anter? Orang tadi pagi Kyung 
Soo yang nelpon gw suruh nganter lo. Kalo dia nggak nelpon 
ya mana gw tau kalo lo belom berangkat". 


KKK 


Karna gw telat waktu siapin acara, Chanyeol sedikit bantuin 
gw di tempat seminar meskipun dia bukan panitia. 
Baekhyun juga dateng sama salah satu temen gw, mereka 
bawain snack buat peserta. 


"Lo ngapain disini? Kan bukan panitia?" Kata Taeyeong, 
sunbae kita yang songong sok rich, sok famous, padahal... 


"Mereka bantuin sebentar kok" jawabku. 


"Elo juga!" Nunjuk gw "Kalo nggak niat jadi panitia nggak 
usah ikut an acara gini! Udah dateng telat! Kalo pulang aja 
gercep!" 


'Ehh buset ini orang nyolot amat. Kapan gw pulang gercep? 
Dari kemaren yang bantuin siapin properti juga bukan dia, 
gw ke kantin aja dianya udah gk keliatan batang idungnya 
karna cabut duluan. Bisa nya bilang gw pulang gercep. 
Masih kencengan juga dia yang suka asal ngilang ngk pamit. 
Emang kampret ni sunbae! Mentang senior!' 


"Ya kakak kenapa nggak ambil snacknya tadi sama Jihyun?" 
Kata temen gw. 


"Lo nggak liat gw lagi jaga stan tanda tangan?" 


"Yaelah stan tanda tangan aja udah dijagain segitu banyak 
orang" celetuk Chanyeol. 


"Eh lo nggak usah ikut campur urusan kita. Belaga jadi 
panitia aja lo!" Taeyeong. 


Gw ngebatin, 'Cihh, orang dianya dari tadi cuma duduk di 
sebelah meja tanda tangan ngeliatin peserta lewat. Nggak 
faedah banget keberadaannya. Masih mending Chanyeol 
sama Baekhyun. Mereka emang udah pengalaman ngadain 
banyak event sih, jadi peka banget sama hal kecil buat 
keperluan acara'. 


"Ck!" Gw berdecak. "Udah sono kalian balik kelas aja. 
Daripada ribut, yang sehat ngalah" gw minta Chanyeol sama 
Baekhyun buat pergi. Jihyun ngangguk. 


Semua orang mah tau kelakuan Taeyeong sunbae emang 
songong. Dia ikut club basket juga tapi ada di tim musuhnya 
ChanBaekSoo, dkk. Nggak kehitung berapa kali timnya 
Taeyeong kalah battle basket terus dia selalu bikin ulah 
duluan dengan mulutnya yang banyak cincong, gayanya 
yang sok iye, sama kelakuannya yang sok senior. 


Makanya tiap ada gw sama trio ChanBaekSoo selalu aja 
ribut tuh Taeyeong, kayak takut kalah saing. Padahal ya 
emang udah kalah famous. Gimana nggak, ChanBaekSoo 
sering ngisi acara band di kampus, mereka juga aktif di 
organisasi, kefamousan mereka bertiga mah nggak pernah 
luntur sejak SMA. Kebawa sampek kuliah, meskipun mereka 
bertiga beda jurusan tapi kemana ya selalu bertiga, nambah 
gw, selaku ibu negaranya Kyung Soo. 


"Bentar nih tinggal satu kotak lagi" kata Chanyeol sambil 
masukin snack ke kotak. 


"Udah tinggalin aja" kata gw sambil ngelirik Baekhyun 
ngasih isyarat suruh narik Chanyeol buat pergi. 


"Kita balik dulu ya..." Pamit Baek ke Jihyun sambil narik 
lengan Chanyeol. 


"Eh kampret!" Chanyeol. 
daa 
Line 


Uri Kyung 
Telat? 


Me 
Iyalah... Chanyeol tuh lama! 


Uri Kyung 
Ntar kumarahin dia. Makanya kamu jangan begadang aja! 


Me 
Hehehe... Alavyu chagi... 


Uri Kyung 
Chanyeol sama Baekhyun masih disitu? 


Me 
Ngk sayang, mereka udh ke kelas 


read 
'Jangganan read teros cowok gw. Elaaaah... Untung sayang' 


Gw emang selalu insomnia mendadak tiap Kyung ada event 
yang bikin dia sibuk. Takut dia terlalu baik bantuin cewek 
terus bikin ceweknya yang dibantu itu baper, mana si Kyung 
gantengnya nggak bisa ditolak mata lagi. 


Setelah acara seminar selesai Kyung Soo masih belum bisa 
nemuin aku karna kesibukan dia juga di acara fakultas. 
Chanyeol sama Baekhyun kek jelangkung muncul tak 
diundang dan bantuin gw beresin acara seminar. 


Gw denger Taeyeong nyindir waktu gw jalan mau keluar 
gedung buat buang sampah, "Ya gitulah kelakuan cewek 
murahan sama anjing peliharaannya, sama bego. Makanya 
gabisa dikasih tau". 


Temen gw yang lain pada sibuk di depan panggung, jauh 
dari gw, jadi mereka nggak mungkin denger, selain salah 
satu temen gw yang saat itu bantuin gw mau buang 


sampah. Gw emosi denger dia ngomong gitu sambil ngelirik 
gw. 


"Apa ngeliatin gw?" Gw berusaha nahan diri terus lewatin 
dia gitu aja. 


"Nggak ngerasa! Cewek bego!" 
Gw seketika berhenti dan nyamperin dia. 
"Siapa? Gw?" 


"Emang siapa Ig? Cewek murahan yang dikerubutin cowok 
kek anjing yang kemana ngebuntutin dan nurut aja" 


"Gw punya salah apa sama lo?" 
"Gw sunbae elo" 


"Nggak pantes gw panggil lo sunbae, bacotan lo aja nggak 
faedah sama sekali. Mana bisa yang kayak gini jadi senior" 


"Sadar diri woy!, elo tuh nggak ada harganya! Berapa kali lo 
digilir sama anjing bertiga itu? Hahaha sok an ngaku punya 


pacar. Nyatanya mau aja sama semuanya" 


'Ubun kepala gw udah mendidih dan tangan gw udah 
mengepal pengen nonjok mukanya. Apa dia bilang? Digilir? 
Maksud ni anak apaan... Tenang Se Yeon-ah... Mulut cabe 
bales sama mulut cabe juga' 


"Hah... Pantesan lo kalah famous dari temen gw. Bacot lo aja 
nggak berkualitas. Mau lo ngerendahin kita juga nggak 
masalah. Gw sekalipun nggak ada harganya juga nggak 
bakal doyan sama sampah kayak elo, njing!" 


Seketika itu tangan Taeyeong nampar gw kenceng banget, 
suara 'plakk' bergema di ruangan sampek gw jatuh 
tersungkur ke lantai. 


"Se Yeon-ah..." Temen gw yg dari tadi berusaha ngehentiin 
debat gw sama Taeyeong langsung teriak dan bikin semua 
temen gw d panggung menoleh, termasuk Chanyeol dan 
Baekhyun. 


"Ya!" Gw teriak emosi ke Taeyeong sambil mata gw berkaca . 


Chanyeol, Baekhyun, dan Jihyun lari nyamperin gw saat gw 
berdiri ngebales nonjok Taeyeong tapi dia mengelak. 


Tangan gw d raih Chanyeol dan gw di tarik menjauh dari 
Taeyeong. 


"Gercep banget anjing nya dateng" Taeyeong. 


"Taeyeong sunbae nampar Se Yeon" kata temen gw ke 
Chanyeol. 


"Mwo? Apa?" Baekhyun & Jihyun. 


Chanyeol dengan cepat nonjok Taeyeong, mereka berdua 
berantem. Baekhyun berusaha buat berhentiin Chanyeol 
tapi badan dia kalah gede sama mereka berdua (Chanyeol 
&Taeyeong). Mereka berdua baku hantam sampek butuh 
beberapa waktu buat Baekhyun dan temen kepanitiaan bisa 
bener melerai mereka berdua. 


Saat mereka berdua udah terpisah, entah dari mana Kyung 
Soo terengah-engah dateng nyamperin gw. Dia ngeliatin 
wajah gw kemudian pergi nonjok Taeyeong, dan mereka 
ribut lagi dong... Baru aja reda, ya ampuun. Gw nangis kejer, 
gw gamau Kyung Soo gw kenapa-napa. 


"Kyung-ah... Jangan" gw berusaha buat berhentiin Kyung 
Soo tapi tangannya telat gw raih. 


"Ngapain lo mukul cewek? Banci lo?" Ucap Kyung Soo 
sambil nonjok Taeyeong. 


"Lo gatau apa nggak usah ikut campur!" Taeyeong bales 
mau mukul. 


"Dia cewek gw dan lo berurusan sama gw karna mukul dia!" 


Mereka berdua saling baku hantam dan temen berusaha lagi 
buat misahin. 


"Minta maaf!" Kyung Soo bilang ke Taeyeong. 


Gw ngeraih tangan Kyung saat perkelahian udah mereda. 
Gw narik dia ngejauh dari Taeyeong. Taeyeong diem aja mau 
pergi waktu disuruh Kyung minta maaf. 


"Budeg lo! Gw bilang minta maaf sama Se Yeon!" Kyung 
mendekat mw ngeraih lengan Taeyeong tapi gw tahan. 


"Udah..." Gw geleng kepala saat Kyung liatin gw. 


Suasana hening sesaat setelah  Taeyeong pergi 
meninggalkan ruangan. Kemudian Kyung Soo ngajak aku 
pulang. 


KKK 


Nyampek di kos Kyung Soo liatin gw terus waktu gw lagi 
ngobatin luka gores di pelipis bibirnya. 


Gw ngerti dia pasti masih khawatir sama keadaan gw. Tapi 
gw yang lebih khawatir karna dia beberapa kali juga kena 
tonjok Taeyeong. 


"Aku nggak papa, chagi..." kata gw waktu ngobatin dia 
sambil senyum ngeliatin dia. 


"Aku khawatir" 
"Iya... Aku tau. Makanya aku bilang nggak papa kan?" 


Gw sedih liat wajah sedihnya yang juga punya bekas luka 
itu. 


"Aku yang lebih khawatir sama kamu. Kamu kena pukul 
sampek kayak gini gara-gara aku" kata gw. 


Dia megang pipi gw yang habis kena tampar Taeyeong. 
"Sakit?" 


'Dia masih aja khawatirin gw yang kena pukul Taeyeong. 
Kyung-ah, sekarang yang sakit itu hati aku karna liat kamu 
terluka' 


Gw menggeleng. "Nggak kok. Kamu jangan berantem gitu 
lagi ya? Aku merinding liatnya. Takut kamu kenapa-napa" 


"Kenapa dia mukul kamu?" 


"Kamu tau dari mana aku habis kena tampar Taeyeong? Kok 
kamu bisa tiba muncul gitu aja tadi?" 


"Temen kepanitiaan kamu nyariin aku. Bilang kalo Taeyeong 
mukul kamu dan Chanyeol lagi berantem sama dia" 


"Terus kamu langsung pergi gitu aja ninggalin acara 
fakultas? Sekarang belum kelar kan acaranya?" 


Dia ngangguk. 


"Kamu kan panitia sayang... Kok pergi gitu aja. Temen kamu 
ntar marah gimana?" 


"Mana bisa aku diem aja saat tau kamu dipukul? Berani nya 
dia mukul Uri Se Yeon. Bapaknya aja nggak pernah mukul 
anaknya, ini orang gila malah maen tampar anak orang 
aja..." 


Gw senyum liat dia nyerocos, 'Uri Se Yeon? Gw paling suka 
bagian itu, dia bilang gw miliknya... Aaah makin sayang 
sama kamu, Kyung'. 


"Maaf. Aku nggak bisa jaga kamu dengan baik" Kyung meluk 
gw. 


"Kamu udah jagain aku jauh lebih baik dari siapapun, 
sayang... Jangan berantem lagi ya?" 


"Asalkan nggak ada orang yang bikin kamu terluka" 

Gw senyum. "Jangan bikin muka ganteng punya aku ini 
kegores lagi kayak gini..." Kata gw godain dia sambil ngusap 
pelipis bibirnya yang terluka. 


Dan secepat kilat Kyung mengecup singkat bibir gw. Gw 


Gw senyum. Dia juga senyum. 


"Jangan bikin aku khawatir lagi. Aku sayang kamu" kata 
Kyung. 


'Makin melayang deh gw liat perpaduan wajah tampannya, 
senyumnya, suaranya, sama kata nya. Aku jauh lebih 
sayang banget sama kamu, Kyung..." 


"Aku lebih sayang banget sama kamu" jawab gw. 

Dan sekali lagi Kyung cium bibir gw. Kali ini bukan lagi 
kecupan singkat, tapi tangan dia pegang tengkuk gw buat 
ngirim bibir gw lebih dalem lagi di mulutnya. Gw tergelitik 
di sekujur tubuh, bibir gw terasa basah karna kulumannya. 


Gw gatau sejak kapan gw mejamin mata menikmati ciuman 
dari dia. 


"Se Yeon-ah... Manhi saranghae..." Katanya di tengah 
ciuman kita. 


"Na do saranghae Kyung Soo-ya... Manhi" 
~ END ~ 


Kubuat pas lagi kangen berat sama Pinguin satu ini 
382 hari wamil Do Kyung Soo 


Jangan lupa tinggalin vote & comment 


Angel 


Pagi itu Appa sudah berangkat kerja, aku yang masih siap- 
siap pakai seragam di kamar kelupaan buat minta uang 
saku minggu ini. Appa memang sering lupa kasih uang jajan 
kalau aku nggak minta, karna dia selalu sibuk kerja 
berangkat pagi-pagi banget dan pulang larut malam. 


Aku selalu berangkat sekolah jalan kaki bareng Kyung Soo, 
tetangga sebelah rumahku, temen sekolahku yang dari TK 
sudah selalu sama-sama karna kita satu sekolah terus. 
Sekarang pun kita juga sekolah di SMA yang sama meskipun 
nggak sekelas. Di sekolah kami kelas cowok dan cewek 
dibedakan. Jadi dalam satu kelas kalo cewek ya cewek 
semua, cowok ya cowok semua, kecuali jam olahraga dan 
pelajaran extra. 


KKK 


Jam istirahat terasa cepat berbunyi, tapi aku nggak bakal 
pergi ke kantin karna tragedi uang saku. Hiks. 


"Gak ke kantin?" - Eunji, teman sebangkuku. 
Aku menggeleng, "Appa kelupaan lagi" 
"Pinjem uang aku dulu aja" 


"Jangan. Nggk papa nggk usah Eunji, kamu ke kantin aja. 
Aku lagi males makan juga" 


"Beneran nih?" 
Aku mengangguk. 


"Ya udah aku tinggal ya?" 


"Iyaaaa..." 


KKK 


Kyung Soo datang ke kelasku bawa snack. 
"Ngapain pake acara males makan!" - Kyung. 


Aku yang lagi nulis rangkuman kaget dengan kedatangan 
dia yang naruh banyak snack di mejaku. 


"Ini apa?" 
"Makanan" 
"Tau, buat apa sebanyak ini?" 


"Buat menuhin perut kamu. Awas kalo nggk dimakan! Aku 
balik ke kelas" 


Pasti Eunji kasih tau Kyung Soo kalo aku nggk bawa uang 
saku. Ini juga udah kesekian kalinya Kyung Soo bayarin aku 
jajan. Aku sebel sama dia, kalo diganti uang selalu nggak 
mau, selalu nolak, kalo aku maksa malah dia marah-marah. 
Itu alasan aku sebenernya males keluar kelas, pasti Kyung 
Soo bakal beliin aku makanan lagi kalo tau aku nggak bawa 
uang saku. Eh malah tetep aja ketauan secepet ini. 


KKK 


Hari ini aku ke kantin lebih awal dan membeli snack buat 
Kyung Soo, sebagai ganti karna kemarin dia sudah 
membelikanku makanan. Dia nggak akan mungkin bisa 
nolak kalau aku langsung beliin dia snack. 


Aku celingukan mencari Kyung Soo lewat jendela kelasnya. 
Tiba-tiba saja sesosok wajah cowok, teman sekelas Kyung 
Soo muncul tepat di balik kaca berhadapan denganku. 


Mataku terbelalak kaget, sejenak mata kami saling tatap. 
Kemudian aku menemukan Kyung Soo. 


"Aaah... Kyung-ah..." 


Aku memanggilnya dari balik kaca jendela sambil 
menunjuk-nunjuk Kyung Soo. Mungkin suaraku tidak 
terdengar jelas dari dalam kelas, jadi aku menunjuk Kyung 
Soo dan meminta cowok itu agar memanggilnya untukku. 
Kemudian Kyung Soo menghampiriku saat cowok itu 
memanggilnya. 


"Ngapain kesini?" - Kyung Soo 
"Nih..." 

"Apa ini?" 

"Snack" 

"Ya tau, buat apa?" 


"Makan yang banyak ya? Harus dimakan! Aku balik ke 
kelas" 


Dengan cepat aku pergi meninggalkan Kyung Soo setelah 
memberikan semua snack kepadanya. Aku menghindar agar 
nggak di balikin ke aku semua snack itu. 


"Dasar nggak jelas" - Kyung Soo, bergumam dengan senyum 
tipis. 


KKK 


Hari berikutnya saat jam istirahat seusai kelas olahraga aku 
melihat seekor kucing di dekat semak-semak sekitar 
lapangan sekolah. Karna aku merasa kasihan, aku kasih dia 
potongan sosis yang sedari tadi ada di genggamanku. 


"Hihi... Kiyowo..." 


Aku memberinya makan sambil mengelus kucing itu. Tapi 
tiba-tiba saja kucing itu berlari pergi karna sebuah bola 
yang menggelinding ke arahku, menabrak dan berhenti di 
samping kakiku. 


"Oh... Yaaahh..." Aku kecewa melihat kucing itu pergi. Lantas 
kupungut bola itu dan kulihat cowok tinggi bermata bulat 
dengan telinga lebar berlari mendekatiku. Dia berdiri 
menatapku dengan penuh keringat di wajahnya. Nafasnya 
terengah-engah. 


"Nih..." Aku menyodorkan bola itu padanya tapi dia diam 
mematung. 


"Chanyeol-ah... Ambil bolanya..." Salah seorang teman 
bermainnya berteriak memanggilnya. Lantas seperti ia 
tersadar dari diamnya, ia meraih bola dari tanganku lalu 
berlalu pergi. Dan aku juga pergi kembali ke kelas. 


kakak 


Pulang sekolah aku menunggu Kyung Soo di depan gedung 
kelas para cowok. 


"Yoo Jin-ah..." - Kyung Soo 

Aku tersenyum sambil melambaikan tangan padanya. 
"Kamu pulang sama Eunji aja" - Kyung Soo 

"Kenapa?" 

"Aku ada latihan musik" 


"Oh ya? Aku ikut..." 


"Nggk usah. Pulang duluan aja sana" 

"Eunji udah pulang sama cowoknya" 

"Oh ya? Beneran?" 

Aku mengangguk. Dan tiba-tiba saja hujan turun. 


"Oh bi..." Aku panik sambil menutupi kepalaku dengan 
telapak tangan. 


Kyung Soo menarikku dan mengajak ke ruang latihan musik. 
Aku sibuk mengelap kedua lenganku yang basah, 
sementara dia merapikan rambutku dan mengusap dahi dan 
pipiku yang terkena hujan. 


"Tunggu sini aja" - Kyung Soo. 


"Oke..." Aku kegirangan. "Woah... Jadi gini ruang latihan 
musik?" 


Aku nggk pernah masuk ruang musik karna tempatnya ada 
di dekat kelas para cowok. Lagipula di sekolah ini yang 
kuhafal dengan cermat cuma perpustakaan sama kantin, 
saking setiap harinya cuma mondar mandir di tempat itu, 
selain kelasku sendiri sih. 


"Latihan buat apa? Acara ulang tahun sekolah?" 

Kyung Soo mengangguk. 

"Tumben kok kamu? Vokal kan?" 

"Kan vokal band yang biasanya baru pindah ke sekolah lain" 
"Oh iya sih. Yang lolos agensi musik itu ya?" 


Kyung Soo mengangguk. 


"liish... Basah kuyup dah..." - Sehun, teman sekelas Kyung 
Soo. Dia salah satu anggota band. 


"Sama, gua juga kebasahan nih" - Chanyeol, gitaris di band. 


"Oh... Siapa nih? Cewek lo Kyung?" - Sehun, dia bertanya 
saat lihat ada aku disana. 


Aku melambaikan kedua tangan mengisyaratkan tidak 
setuju sambil bergumam, "Anniya... Bukaan" 


"Temen" - Kyung Soo 


"Oooh yang biasanya pulang jalan bareng?" - Sehun. 
"Tetanggaan?" 


"Iya. Buruan latihan. Biar cepet pulang" - Kyung Soo 


Lagi-lagi cowok itu, Chanyeol, melihatku dengan diam dan 
mematung. Cara pandangnya padaku terasa aneh. Mereka 
akhirnya latihan musik, dan aku duduk di samping jendela 
mendengarkan mereka bermain musik sambil melihat hujan 
yang menderas di luar. 


Aku suka sama suara Kyung Soo saat bernyanyi. Suaranya 
yang berat dan halus terasa berselancar di telinga, 
menyejukkan di hati. Tanpa sadar aku tersenyum menikmati 
alunan lagu yang dinyanyikan Kyung Soo. Jarang-jarang bisa 
dengerin dia nyanyi karna dia cowok pemalu. 


Chanyeol bermain gitar sambil menatapku yang sedang 
senyam senyum memandangi hujan di balik jendela, 
sesekali aku memperhatikan penampilan mereka, dan aku 
sadar kalau Chanyeol sering menatapku aneh. “tu anak 
kenapa sih? Nggak suka sama aku? Emang aku pernah salah 
apa sama dia?' 


KKK 
Line 


Real_PCY 
Jin... 


read 


Yoo Jin... 
read 


Ya! Seo Yoo Jin! 
read 


Woi pacar Kyung Soo... 
Me 
Spam lagi gua block 


Aku nggk spam. Ada orang manggil di jawab kek. Nggk di 
read doang 


Apa? 


Mau tanya. Kamu pacaran sama Kyung Soo nggk? 
read 


Yoo Jin-ah... 
read 


Seo Yoo Jin, aku nggk pernah kayak gini sama cewek 
Maksudnya? 


Aku sakit hati kalo chatku kamu read terus tapi nggk dibales 


Curhat? 
Iya, aku pengen kamu tau... 
Siapa yang kasih id line gua ke lo sih? 


Kamu nggak perlu tau kalo soal itu. Aku cukup berjuang 
buat bisa chat kamu ini... 
read 


Yoo Jin-ah... Ya Ampuuuun 
read 


Kak 
Keesokan harinya. 


"Kamu kasih line aku ke Chanyeol?" Tanyaku ke Kyung Soo 
saat berangkat sekolah. 


"Nggk. Ngapain ngasih-ngasih..." 
"Lah kok dia bisa chat aku?" 
"Masa? Kapan?" 

"Semalem..." 


"Beneran? Coba liat..." Dia mengambil hpku kemudian 
mengecek lineku. "Lah iya, ini line Chanyeol..." 


"Siapa coba yang ngasih?" 


Kyung Soo menggeleng sambil mengangkat kedua bahunya 
mengisyaratkan ketidaktahuannya. 


KKK 


Aku sering menunggu Kyung Soo latihan musik pulang 
sekolah, sudah hampir dua minggu lamanya. Selama itu 
pula setiap hari Chanyeol chat aku meskipun yang dibahas 
hal-hal yang nggak penting, sering cuma aku read doang. 


Acara ulang tahun sekolah sudah tiba dan penampilan band 
Kyung Soo berjalan dengan lancar. Satu hal yang membuat 
kacau hari itu adalah... Chanyeol menyatakan cinta padaku. 


Sepulang acara, saat keadaan sekolah sudah semakin sepi, 
Chanyeol mengajakku ke tribune basket sekolah. Disana kita 
makan ramyeon bareng karna kelelahan, dia memaksaku 
untuk makan berdua disana sekalipun aku meminta ngajak 
Kyung Soo dan Sehun saat itu. 


"Yoo Jin-ah..." - Chanyeol, dia berhenti makan ramyeon dan 
menatapku serius. 


"Hemm..." Aku masih sibuk menyeruput ramyeon. 
"Aku... Cinta sama kamu" 


Aku tersedak. Terkejut dengan ucapannya yang mendadak. 
Dengan segera ia memberiku sebotol air mineral untuk 
kuminum. 


"Jangan bercanda waktu makan..." Kataku sambil memukul 
lengannya. 


"Aku serius..." Tanganku diraihnya dan digenggamnya 
dengan erat. "Aku nggak lagi bercanda" Chanyeol 
menatapku serius. 


"Sejak kapan?" 


"Aku nggak tau. Mungkin sejak kamu dateng ke kelas?" 


'Ooh... Hari itu? Hari saat aku kasih Kyung Soo snack?' 
"Hahaha... Lo terlalu cepat bilang suka sama gua" 


"Tapi aku nggak pernah ngerasa kayak gini sama cewek 
sebelumnya. Aku pikir aku bisa bodo amat sama perasaan 
ini. Tapi makin lama aku makin nggak bisa lupain kamu, 
justru aku makin penasaran sama kamu, makin ingin milikin 
kamu..." 


Aku terpaku menatap Chanyeol karna mendengar 
ucapannya, entah kenapa hatiku sedikit merasa gugup... 


"Yoo Jin-ah..." Chanyeol mendekat padaku, menatapku tanpa 
henti dan kulihat wajahnya makin mendekat padaku. Saat 
itu pula Kyung Soo datang ke tribune dan melihat kami 
berdua dari sisi Chanyeol yang menghadap dekat ke 
wajahku. 


"Kyung-ah..." Seketika hatiku tersentak keras hingga terasa 
nyeri. Aku berada di posisi yang nggk seharusnya dilihat 
oleh Kyung Soo. 


"Oh maaf" - Kyung Soo dengan segera berlalu pergi dari 
tribune. 


Aku panik. Dia bilang maaf? Untuk apa? Aku nggak mau dia 
salah paham. Kacau, iya. Seperti yang aku bilang hari itu 
kacau. Aku yang kacau. 


"Kyung-ah..." Aku berlari mengejarnya, tanpa kusadari aku 
menerjang hujan yang entah sejak kapan ternyata di luar 
sudah hujan. "Kyung-ah..." Dia masih saja melangkah 
menjauh tak menggubris panggilanku. 


Kyung Soo marah? Kecewa? Atau apa? Aku pengen marah 
ke Chanyeol tapi nggk bisa. Aku juga pengen marah sama 
diriku sendiri sebenarnya aku sekarang sedang nglakuin 


apa? Kenapa dadaku sesak kayak gini saking takutnya 
Kyung Soo salah paham? Bahkan air mataku sampai jatuh 
menetes menyatu bersama hujan. 


"Kyung-ah..." Aku berlari tanpa memperhatikan langkahku 
dan membuatku terpeleset lalu terjatuh. 


Kyung Soo mendengar suara gedebug yang disebabkan oleh 
tubuhku yang terjatuh. Lalu ia menoleh. Saat itu juga entah 
dari mana Chanyeol mendekatiku, basah kuyup juga karna 
hujan. Chanyeol berusaha membantuku berdiri tapi aku 
menepis tangannya, menolak untuk disentuh olehnya. 


"Kyung-ah..." Aku masih saja berteriak memanggilnya 
sambil terisak. 


"Yoo Jin-ah..." Chanyeol berucap lirih kemudian menoleh ke 
arah Kyung Soo. Jadi yang ada di hatimu itu Kyung Soo? 
Selama ini seolah kamu hanya menganggapnya teman. Tapi 
ternyata hatimu merasakan lebih..." 


Kyung Soo hanya berdiri mematung, menunduk lesu entah 
memikirkan apa. Mataku sama sekali nggk bisa berpaling 
menatapnya. Dalam hati aku berteriak memohon agar ia 
segera melangkah menghampiriku. Dan Chanyeol... 
perlahan pergi meninggalkan kami berdua. 


Untuk beberapa saat kami hanya berdiri mematung di 
tengah hujan, dengan posisi yang masih sama, ia masih 
berdiri jauh dariku. Perlahan Kyung Soo menatapku. Aku 
makin mewek melihat matanya yang sayu dan wajahnya 
yang nampak kecewa. 'Nggk Kyung-ah, Chanyeol sama 
sekali belum menyentuhku. Kumohon kamu jangan salah 
paham. Aku yang sekarang setakut ini, baru menyadari 
bahwa ketakutanku adalah kehilanganmu, takut kamu 
menghindariku, takut kamu pergi dariku'. 


Dan Kyung Soo mendekat padaku. Menatapku dengan 
serius. Kemudian dia berjongkok di depanku 
membelakangiku, menunjukkan punggungnya yang bidang. 


"Naik" - Kyung Soo. 


Aku cuma diam membisu. Aku tau maksudnya, dia ingin 
menggendongku. Dia tau lututku dan telapak tanganku 
tergores karna terjatuh tadi. Aku pun menurutinya, 
kulingkarkan kedua tanganku ke bahunya dan ia mulai 
menggendongku. Kami pulang hanya dengan diam 
sepanjang jalan. 


KKK 


Sampai rumah, aku ganti baju, Kyung Soo membuatkanku 
susu coklat hangat, lalu mengobati luka di lutut dan telapak 
tanganku. Aku memandanginya lekat-lekat. Aku ingin bicara 
dari tadi, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Hingga 
tiba-tiba hpku berbunyi, kulihat pup up line bertuliskan 
Real_PCY. 


"Kyung-ah... Aku sama Chanyeol nggak ada apa-apa" Oke. 
Tiba-tiba aku berani bicara setelah dia juga melihat pup up 
line di hpku. 


"Kenapa kamu ngomong gitu?" 
"Aku nggak mau kamu salah paham aja" 
"Kenapa takut aku salah paham?" 


Deg. 'Kenapa? Kenapa aku takut? Harus ya aku jawab kalo 
aku nggak mau kamu pergi menghindariku? Aku harus 
jawab apa? Aku terlalu takut lagi kalo kamu tau bakal bikin 
kamu nggak nyaman sama aku'. 


"Nggak tau..." Jawabku lesu sambil nunduk. 


"Seo Yoo Jin..." Kyung Soo menuntun wajahku untuk 
menatapnya. "Kurasa selama ini aku salah mengartikan 
sesuatu..." Matanya bergetar memandangku, "Kamu bukan 
sekedar teman bagiku. Ternyata kamu segalanya, bahagia, 
sakit, tawa, dan kecewaku, itu kamu" 


"Maafin aku... Kyung-ah... Aku nggak mau buat kamu 
kecewa lagi" 


Kyung Soo menggenggam tanganku, "Gimana kalo cuma 
boleh aku aja yang pegang tangan ini?" 


Aku mengangguk. 


Kyung Soo mencium tanganku, "Kalo cuma aku aja yang 
memilikinya?" 


Aku mengangguk cepat, "Semuanya... Aku, hatiku, aku mau 
jadi milik kamu" 


Kyung Soo tersenyum. "Nggak. Biar aku aja yang jadi 
milikmu" 


"Boleh peluk?" Aku nggak bisa menahannya lagi. Aku nggak 
mau kehilangan dia. Aku mau dia selalu ada di sampingku. 


Dan hari kacau itu berakhir dengan hangat karna pelukan 
Kyung Soo. Di tengah derasnya hujan yang masih 
mengguyur tiada akhir, kami berjanji untuk saling memiliki 
dan saling menjaga. 'Kyung Soo-ya... Terima kasih karna 
telah menjadi malaikat pelindungku' 


— END - 


D-Day 12012020 


Tersisa 379 hari lagi. Semangat menanti. Sehat terus Kyung. 


D.O. Sengil 120120 


Don't Go - EXO 


Nal annaehaejwo 

yeah- geudaega salgo inneun gose nado hamkke 
teryeogajwo 

Oh sesangui kkeuchirado dwittara galteni 

Budi nae siyaeseo beoseonaji marajwo achimi wado sarajiji 
marajwo oh 

Kkumeul kkuneun georeum geudaen namanui areumdaun 
nabi 


Sepulang kerja sore ini aku naik angkot dengan 
mendengarkan musik pakai earphone. Tentu saja playlist 
laguku adalah lagu-lagu EXO karna aku EXO-L. Aku memang 
sering kelepasan bernyanyi cukup kencang saat sedang 
asyik mendengarkan musik. Tidak jarang beberapa kali 
mata orang-orang disekitarku memandang sinis. Aku sih 
bodo amat. Kunikmati saja perjalanan pulang kerjaku yang 
lelah dengan sesuka hati. Seharian kerja dengan banyak 
aturan membuatku jenuh dan terjerat, jadi saat lepas kerja 
harus happy dong... 


Di halte hanya ada aku yang sedang menunggu angkot, 
makin kencanglah aku bernyanyi. Terlebih playlist yang 
sedang diputar adalah lagu bias, Do Kyung Soo. 


Crying Out - Do Kyung Soo 
(OST. Cart} 


wae amureon daedabi eomnayo 
wae amureon mal eobsi sumgyeowannayo... 


Part nada tinggi aku nyanyikan dengan penuh penghayatan, 
apalagi karna aku tau artinya. Mungkin terdengar kencang 
aku bernyanyi hanya saja aku benar-benar pakai earphone 
yang noice calcelation banget. Aku bernyanyi sambil 
menoleh kanan kiri di lirik terakhir, dan.... 


Alangkah terkejutnya aku. Empat orang pria memandangku 
seperti terpukau. Dan wajah-wajah itu... 'EXO?!' Aku 
berteriak dalam hati. 


Seketika earphone kulepas. Mereka memandangi aku 
dengan heran, apalagi aku. Aku hanya bisa diam mematung 
memandangi wajah mereka satu per satu sambil bergumam 
dalam hati, 'Elie, kamu udah gila? Mana mungkin EXO ada di 
desa terpencil ini? Di pucuk gunung seperti ini? Ini 
Indonesia, bukan Korea. Terlebih lagi ini Trawas, tempat kecil 
di Indonesia yang bahkan orang Indonesia sendiri mungkin 
ada yang nggak tau tempat ini. Bagaimana bisa EXO nyasar 
kesini? Sadar Elie! Jangan halu!' 


"El! Naik nggak?" Bapak-bapak angkot langgananku 
membuyarkan lamunanku. 


"Oohh... Iya iya naik" Dengan segera aku geleng-geleng 
kepala supaya tersadar dan naik angkot. 


aaa 


Pagi ini sial sekali. Aku terlambat 'lagi' masuk kerja, manajer 
resort memarahiku habis-habisan. Iya, aku memang sering 
membuat kesalahan telat masuk kerja, tapi selebihnya aku 
melakukan tugasku dengan baik. Aku bekerja di sebuah 
resort di Trawas, tempat wisata pegunungan dengan sajian 
pemandangan dan kesejukan lingkungannya. Posisiku 
sebagai Concierge/Porter, tanggung jawabku melayani 
tamu, memastikan segala kebutuhan dan permintaan tamu 


bisa terpenuhi serta setiap tamu memiliki kenangan yang 
baik selama mereka tinggal. 


"Eh bentar. Itu bukannya gadis yang kemaren di halte 
Kyung?" - Baekhyun dan D.O. melihat kejadian aku 
menunduk meminta maaf ke manajer. 


"Iya ya? Kurasa kau benar Baek" - D.O. 
"Udah sana cepet kerja. Jangan bikin kesalahan" - Manajer. 


"Baik, Pak!" Jawabku. Kemudian aku lanjut bekerja. 


aaa 


Siang itu aku sedang berdiri santai di lobby, mendadak 
seorang pria menghampiriku dan bertanya, 


"Excuse me, | want to lunch ouside. Can you give me 
recomendation for the best food or restaurat in this area?" 


Deg. 'Ini bukan aku yang halu kan? Aku dengar suaranya, 
aku lihat wajahnya. Do Kyung Soo? D.O. EXO? Jjinja 
yeogiseo? Daebak! Daebak!', Lagi-lagi aku hanya terdiam 
mematung memandanginya. Kakiku bergetar, hatiku serasa 
meledak-ledak. 


"Hello?... Gwenchanayo?" - D.O. 


'What? Dia ngomong lagi? Suaranya yalord... Bikin telinga 
adem panas' 


"Yes Sir, Can | help you?..." - Rina temanku mengambil alih 
percakapan. 


Mereka berdua ngobrol dan aku masih saja berdiri 
mematung di tempat semula. Memandangi visual D.O. yang 
bak manequin hidup sambil teriak-teriak dalam hati, 'Aku 


masih nggak percaya. Ini masih di Indonesia kan? Aku masih 
hidup kan?' 


"Woi Elie!" Rina membuyarkan lamunanku. "Dia udah pergi 
tuh!" 


"Hah? Ohh... Iya..." Jawabku lesu. "Omo... Omo... Omoo... 
Daebak! Jjinja D.O. EXO? Rinaaa...." Aku gelagapan, heboh 
sendiri. 


"Katanya ngefans. Giliran beneran ketemu diem-diem aja, 
gimana sih?" 


"Beneran sumpah aku shock! Gimana bisa sih?" 


"Aku juga nggak tau. Semalem mereka udah nginep sini sih. 
Kayaknya mereka liburan" 


"Hello... Sumpah demi apa dari semalem? Terus ngapain 
coba liburan disini? Dari sekian banyak tempat dan negara, 
kenapa bisa ke desa terpencil kita?" 


"Ya kali mereka mau refresh... Kan disini sepi. Mana kenal 
juga orang-orang sini sama Kpop-Kpop'an... Kecuali elo!" 


"Ya ampuuuuun... Kasih gue napas buatan sumpah ini 
nyesek banget" 


"Bodo amat. Kerja yang bener sih! Kalo mereka tanya lagi 
gue gamau handle" 


"Sumpah gue masih shock sampek gabisa ngomong apa- 
apa..." 


KKK 


Kuratapi malam ini dengan jalan-jalan keluar rumah sambil 
mendengarkan playlist lagu EXO yang mellow-mellow. 


Sing For You - EXO 


The way you cry, the way you smile 
naege eolmana keun uimiin geolkka? 
doraseomyeo huhoehaedeon mal 
sagwahal tejiman geunyang deureoyo 
l'Il sing for you, sing for you 


Aku bernyanyi penuh penghayatan sambil memikirkan 
kesempatan yang telah kubuang sia-sia tadi saat bertemu 
D.O. . Mungkin saja besok mereka sudah pergi, mungkin saja 
aku tak dapat kesempatan untuk bertemu lagi. Sedih 
rasanya. Saking terbawanya suasana, aku meneteskan air 
mata dan semakin mewek, 'Udah terlanjur nangis juga, 
kenapa nggak sekalian'. Lagipula aku ada di puncak 
sendirian dengan ditemani gemerlap lampu kota dan sinar 
bintang. 


Akan tetapi, entah karna saking lantangnya aku menangis 
sambil bernyanyi, seseorang menepuk punggungku. 
Akhpun menoleh... 


"Oohh... Uleo? Nangis?" 


Dan lagi-lagi aku serasa spot jantung. Bagaimana tidak, 
seorang pria tinggi bermata bulat, dan telinganya yang 
lebar secara nyata berdiri di hadapanku, Park Chanyeol. 


“Jeogie, gwenchana?" - Chanyeol. 


'Yalord... Suaranya serak-serak ngebass bikin merinding...' 
Aku tidak bisa berkata-kata lagi, untuk kesekian kalinya. 
Daripada aku pingsan ditempat lebih baik melarikan diri 
pemanasan kaki, yang sedari tadi gemetaran. 


"Jeogieyo... Chamkammanyo..." Chanyeol mengejarku. 


Aku menuruni tangga dan buggk... Aku menabrak 
seseorang. Kutatap sosok itu, ternyata... 


'Oh my God... D.O....' Dia memegang lenganku karna aku 
hampir terjatuh dari tangga setelah menabraknya. Dia 
memandangku heran. Aku makin salah tingkah dan 
kepalaku terasa berat, sekujur tubuhku kesemutan karna 
saking gugupnya. Aku pun mencoba menghindar menjauh 
dari D.O. dan... gedebug. Fix aku terjatuh tersungkur dari 
tangga karna kepanikanku. 


"Ooh... Ooh.. Ya!" D.O. panik dan berusaha membantuku 
bangkit. 


Saking malunya dan merasa bodoh, aku menutup wajahku 
dengan kedua tangan dan menangis sesenggukan. Aku 
mengabaikan tangan-tangan D.O. dan Chanyeol yang 
megang lenganku berusaha membangunkanku. 


"Appho? Ya! Uljima... Eodie appho?" - Chanyeol. 


KKK 


(Anggap aja ini percakapan mereka pake bahasa mix inggris 
- korea) 


"Jadi kamu beneran EXO-L tapi gugup karna ketemu kita?" - 
Chanyeol. 


Aku mengangguk. Kali ini aku dan Chanyeol sudah duduk di 
kursi dekat puncak. D.O. pergi ke apotik terdekat untuk 
membeli salep karna tanganku lecet. 


(Anggep aja lagi duduk) 


"Hhks... Aku nggak tau kalo akan ada waktu dimana EXO 
bisa nyasar kesini. Jadi nggak siap mental. Oppadeul wae 


yeogiseoyo?" 


"Kita liburan. Pengen cari tempat sejuk yang nggak banyak 
orang kenal kita. Kita minta tolong kamu jangan post atau 
bocorin apapun ya kalo kita disini?" 


"Ne... Arraseoyo. Aku juga bukan orang yang suka koar-koar 
kok". 


"Gomaweo..." Chanyeol tersenyum sambil mengelus 
rambutku. Beneran sesayang ini dia sama EXO-L. 


D.O. datang dengan bawa salep. Dia membantu 
mengobatiku meskipun aku sudah bersikeras ingin 
melakukannya sendiri. 


“reumi mwoeyo?" - D.O. 
"Oh... Nae Ireumi... Elie" 


"Elie?" - Chanyeol. "Woah... Elie-ya... Aeri cheorom. Aeria... 
Jjinja EXO-L dari lahir ya kamu?" 


Aku tertawa. D.O. tersenyum. 


"Oh iya, kita juga pernah ketemu kemaren waktu di halte 
kan? Waktu kamu nyanyiin lagu Kyung Soo..." - Chanyeol. 


'Hoh iya... Hari itu... yang kupikir aku halu... Dia inget. Ya 
ampun maluuuu'. Aku melirik D.O. kemudian dengan segera 
menundukkan kepala. Aku merasakan kehangatan di 
wajahku, sepertinya wajahku memerah. 


"Woah... Wajahmu memerah. No Dio chuahae?" - Chanyeol. 


'Chanyeol sumpah gaspol bangetsih kalo ngomong. Aku 
makin malu.' 


"Ya! Hajima... Jangan menggodanya". - D.O. 
"Hahaha... Arraseo". 
"Elie kerja di resort tempat kita nginep kan?" - D.O. 


'Ohiya... Kan tadi aku sempet ketemu di resort dan nyuekin 
dia waktu dia tanya. Ya ampuuuun lengkap sudah kamu 
mempermalukan diri, Elie...' 


"Mianhae Oppa..." Aku menunduk meminta maaf. "Aku 
terlalu gugup tadi, jadi..." 


"Hoh ya! Beneran kamu karyawan resort? Woah... Kita bisa 
minta tolong kamu temenin jalan-jalan dong selama disini?" 
- Chanyeol. 


"Hah?" Aku tersentak sama pertanyaannya. 'Nemenin jalan- 
Jalan? Aku nih karyawan resort bukan tour guide tempat 
wisata, hellooow bapak Ceye...' 


"Rumah kamu dimana? Biar kita anter pulang. Ini udah 
malem banget. Kamu harus istirahat, besok kerja kan?" - 
D.O., "EXO sesayang inisih sama EXO-L... Jadi makin jatuh 
cinta...' 


Dan mereka berdua mengantarku pulang ke rumah. 


KKK 


Hari ini aku kerja semangat banget. Lebih semangat dari 
hari-hari yang pernah ada. Semalam Chanyeol meminta id 
line ku, katanya untuk janjian jalan-jalan hari ini. Meskipun 
aku tidak tau jalan-jalan seperti apa yang mereka maksud, 
tapi aku yakin mereka akan tepatin ucapannya karna 
mereka sayang banget sama EXO-L. 


Semaksimal mungkin aku mengatasi rasa gugupku. Saat 
bertemu D.O. dan Chanyeol rasanya sudah cukup santai, 
tapi saat Sehun dan Baekhyun ikut sama mereka, aku jadi 
gugup lagi karna malu. Takut dinilai oleh mereka, takut 
serba salah sendiri. 


Mereka berkali-kali meminta bantuan padaku, mulai dari 
hal-hal kecil seperti butuh handuk, tanya makanan yang 
enak, bahkan tanya jenis-jenis pohon dan tanaman di 
sekitar resort. Hanya D.O. yang begitu tenang bahkan 
menyuruh member lain untuk berhenti menggodaku. Aku 
tersenyum puas dengan perhatian D.O. 'Dio Oppa, manhi 
saranghae... Kamu emang terbaik'. 


KKK 


Jam kerjaku selesai, aku pulang ke rumah. 
Line 


Park_CY 
Mwohae? Lagi ngapain? 


Me 
Dengerin musik Oppa. Wae? 


Park CY 
Jalan yuk? Member lain pengen jalan-jalan... 


Me 
Boleh... 


Park CY 
Kita otw jemput... 
read 


What? What? Aku buru-buru siap-siap. Gercep banget si 
Loey kalo masalah jalan-jalan, memang dia benar-benar 
member yang nggak bisa diam. 


KKK 


Kita jalan-jalan kemana pun yang seru-seru. Bahkan mereka 
tak sungkan memintaku untuk mengambil gambar mereka 
menggunakan hpku. D.O. yang kesal karna member lain 
tampak merepotkanku tak digubris sama mereka saking 
asyiknya mereka jalan-jalan. 


Mereka juga membeli beberapa sovenir dan makanan 
tradisional. Tentu saja aku juga kena traktir mereka, mereka 
membelikanku ini itu dan makanan ini itu juga. Menjadi 
EXO-L yang patuh memang seberuntung ini. Mereka merasa 
aman dan percaya padaku. 'Oppadeul... Gomaweo. Nan 
haengbokhae...' 


"Elie-ya... Bagi foto-fotonya dong" - Baekhyun. 
"Na do... Na do..." - Sehun. 
"Bikin grup aja..." - Chanyeol. "Biar aku yang buat". 


Grup Line 
Uri Lie-ya Indonesia 


Park CY menambahkan  Baekhyunee, OohSehun, 
Dks11293, dan Exo-Lie 


Exo-Lie 
Park CY 


Jalsaenggaeseo banget si Chanyeol. 


Baekhyunee 
Huekk 


Exo-Lie 


OohSehun 
Yang diem biasanya gantengnya beneran. 


Exo-Lie 
Oppadeul jalsaenggaeseo... 


Baekhyunee 
Kok bilang gantengnya pas post foto Dio? 


Exo-Lie 
Hihi kaburr ... 


Dks11293 
Elie-ya yeopeo... 


'Astagadragooon... Boleh terbang ke langit dulu nggak? Ntar 
kalo udah balik baru kubales... D.O. Oppa saranghae manhi 
manhi...' 


dak 


Hari-hari indah itu telah berlalu. Tentu saja semua 
kebahagiaan ini hanyalah sementara. Mereka sudah 
waktunya untuk kembali ke Korea. 


Bahkan aku mengambil cuti untuk bisa ikut mereka ke 
bandara. Meskipun terbatas waktu karna mereka akan lewat 
jalur VIP, aku hanya berpamitan seadanya. Jangan tanya 
bagaimana Kkeadaanku, tentu saja aku menangis 
sesenggukan. 


"Uljima... Kita nggak akan lupain Elie kok" - Sehun. 


"Ayo saling mencintai selamanya, ya?" - Chanyeol. 
"Kita adalah satu kan?" - Baekhyun. 
"Saranghaja..." - D.O. 


Baiklah. Fanservice telah berakhir. Mereka sudah cukup 
memberikan banyak pelukan dan elusan di rambutku. Ini 
semua cukup untuk memenuhi kenangan indah tentang 
mereka. Sangat cukup untuk membuatku percaya bahwa 
mereka sangat mencintai EXO-L. Aku pastikan semua 
kenangan ini tidak akan pernah luntur, semoga hal yang 
sama juga berlaku bagi mereka. Semoga selamanya mereka 
akan mengingatku, yang pernah mengisi bagian kecil dari 
kenangannya. 


totok 
Malam sebelum keberangkatan ke bandara. 
"Elie-ya..." - D.O. datang ke rumahku. 

"Dio Oppa..." 


D.O. mendekat padaku, memberikan sesuatu yang ia 
pasangkan di leherku. Aku terkejut dengan tindakannya 
yang tiba-tiba, aku mencoba meraba liontinnya. Ini... Benda 
itu. 


Hiks. Kalung special birthday D.O. yang bahkan belum open 
PO. Dia memberikannya secara cuma-cuma padaku? 


"Gomaweo... Untuk hari-hari yang sudah kamu relakan 
bersama kami" - D.O. 


"Oppa..." Nyesek rasanya. 


"Mianhae... Kita sudah banyak merepotkan dan membuatmu 
lelah" 


Aku menggeleng. "Aku senang bisa menghabiskan waktu 
bersama Oppadeul. Terlebih... Kyung Soo... Oppa..." Aku 
mencoba memberanikan diri. "Oppa... Gomaweo karna telah 
percaya sama Elie. Gomaweo karna telah menjaga, 
menyayangi, dan memanjakan Elie beberapa hari ini. Elie 
nggak akan pernah lupa tentang semua ini seumur hidup 
Elie". 


"Setelah kami pulang nanti, kembalilah menjalani hidup 
seperti tanpa berharap pada kami. Temukan orang-orang 
yang bisa selalu berada di samping Elie. Temukan cinta 
yang bisa menemani Elie sepanjang hidup. Arraseo?" 


Aku mulai menitikan air mata. Aku tau apa maksud 
perkataannya. D.O. Oppa memelukku. Aku semakin terisak. 


aaa 


Grup Line 
Uri Lie-ya Indonesia 


Park CY 

Masih saya pantau... 

Exo-Lie 

Oppadeul... Annyeong... 

Jal jinasseoyo? Kabar kalian baik-baik saja? 


Park CY 


Annyeong Elie-ya... 
Kita benar-benar sangat baik. Kami harap kamu juga baik- 
baik aja. 


Baekhyunee 
Elie-ya bogoshipeo... 
Kamu memimpikan kita nggk? 


Exo-Lie 
Tentu saja. Kyung Soo Oppa do... Manhi... Hihihi 


OohSehun 
Woah... Elie-ya! Kamu udah nggak malu-malu lagi nih? 


Exo-Lie 
Anniyo... ha ha ha... Baekhyun Oppa yang ajarin... 


'Karna aku juga nggak akan pernah ketemu kalian lagi... Jadi 
kutunjukkan saja apa adanya' 


Dks11293 
PC 


What? Private Chat? Dan beneran. D.O. Oppa langsung PC 
aku. 


Dks11293 

Phapha? Sibuk? 

Me 

Anniyo Oppa... Wae? 
read 


Incomming call 
Dks11293 


'Omo...omo...omo... Aku belum siap mental dengerin 
suaranya. Ini orang maen nelpon aja nggak pake aba-aba. 
Ada apanih?' 


Ne Oppa? 


Gimana kabarnya? 

Baik. Oppa gimana? 

Emm... Bagaimana menurutmu? 

Oppa harus bahagia dong. Kan hari ini Sengilnya Oppa. 


Iya, hari ini tanggal 12 Januari 2020 di Korea. Di Indonesia 
masih 11 Januari malam. Aku memang sengaja chat 
menyapa di grup. Sudah beberapa bulan grup itu nggak 
pernah aktif, mereka pasti sibuk. Akupun nggak mau chat 
duluan untuk menghargai privasi mereka. 


Kupikir kau lupa 


Hahaha sengaja emang. Biar Oppa mikir gitu. Kecewa ya 
kalo Elie lupa? 


Eung... Aku harus memastikan Elie nggak lupa sama EXO 
saat sudah menemukan cinta sejatinya. 


Aku terdiam sesaat. 'Cinta sejati? D.O. Oppa masih saja 
mengkhawatirkan Aeri.' 


Kyung Soo Oppa... Sengil Chukha hamnida... Semoga Dio 
Oppa sehat terus, karirnya makin cemerlang, dan selalu 
diselimuti kebahagiaan. Dan satu lagi, semoga semua 
harapan Oppa terkabul. 
Sengil Chukhae Oppa... 


Ehehe... Manhi Geomaweo Elie... Aamiin. 
Elie do... Semoga selalu bahagia. Jaga kesehatan. 


Eung... Gomaweo Oppa. Karna sudah menyayangi Elie. 


Dan malam itu kami habiskan dengan banyak bercerita 
hingga kami berdua mengantuk. 


aaa 
Line 


Uri Saranghaneun Do Kyung Soo, 
Sengil Chukhae... 28th Korea - 27th Indo. 


Aku ingat pesanmu saat terakhir kali di malam itu. Aku tau 
kamu begitu khawatir dengan aku yang teramat 
mencintaimu. Kamu khawatir aku terjebak dalam perasaan 
yang tidak mungkin bisa tercapai. Kamu takut aku hanya 
akan menghabiskan hidup dengan kesakitan karna 
mencintaimu yang aku tau tak akan bisa kau kumiliki. 


Di sisi lain, kamu takut kehilangan orang-orang yang 
mencintaimu. Kamu takut akan dilupakan. Kamu ingin 
dicintai dengan wajar, dicintai dengan kesadaran, 
kemakluman, dan penuh lapang. Aku tau itu. 


Kyung Soo Oppa, jangan khawatir. Aku mencintaimu sebagai 
seorang Do Kyung Soo yang bersuara emas, yang beracting 
memukau, yang penuh karya indah. Aku mengagumimu 
sebagaimana aku menikmati karya-karyamu. Aku tidak 
mengharapkan lebih dari itu. 


Dan lagi, jangan khawatir, Oppa. Kamu akan selalu hidup 
dalam kenanganku. Sekalipun nanti aku menemukan cinta 
sejatiku dan hidup sibuk bersama anak-anakku, kamu akan 
tetap menjadi bagian dari kenangan yang kucintai. 


Uri Saranghaneun Do Kyung Soo, 

Cepatlah tumbuh dewasa dan bahagia bersama cinta 
sejatimu juga. Aku akan selalu mendukungmu selama itu 
jalan bahagiamu. 


Do Kyung Soo, Sengil Chukhae Saranghae, manhi...manhi... 


Send 
~* END *~ 


FROM 'AERI' EXO-L INDONESIA 
Happy Birthday DO KYUNG SO 

# 28 YearsMy Kyungsoo 

# HAPPYDODAY 

D.O. Your Best, Chagiya... 


Budayakan vote & comment 
Author lembur banget ngerjain ini 
Untung nggak telat publish. 

Ini masih 12jan2020. 


Pliss votement ya... 


First Love 


Hari pertama pindah sekolah di SMA Yesul. 
"Ya! Lee Eun Bi..." 


Aku tau suara berat yang berteriak memanggilku itu, pasti si 
namja tinggi bermata besar yang bertelinga lebar itu. Ya 
Ampuuun... Aku harus segera pergi. Aku pun berjalan cepat 
hingga tanpa sengaja menabrak seorang namja. 


"Auch..." Aku melihat namja itu. 


"Aa..." Namja itu juga melihatku sambil mengelus lengannya 
karna kutabrak. 


'Tampan sekali..." Aku terpaku melihat wajah namja itu. 
Suaranya berat juga tapi terdengar lembut. Dia memiliki 
mata bulat yang berbinar, pipi berisi yang membuatnya 
tampak menggemaskan, dan bibirnya tebal khas seperti 
berbentuk love. 'Dia siapa?' 


"Lee Eun Bi..." suara yang kukenal itu pun mendekat, 
membuyarkan pikiranku yang terpesona dengan namja di 
depanku. 


"Ya! Di panggil pura-pura nggak denger. Budeg beneran lu!" 
Katanya sambil melingkarkan tangannya ke pundak ku. 


Aku mengernyit meliriknya. 


"Mwoya? Apaan nih? Matamu galak banget! Ya! Kalo tau 
masuk hari ini kenapa tadi nggak berangkat bareng aja?" 


"Udah kubilang jangan ajak omong aku kalo di sekolah!" 
Aku berbisik sinis padanya. 


"Kamu kenal dia, Chan?" Tanya salah seorang teman di 
sampingnya, namja dengan kulit putih mulus dan wajahnya 
cantik. 


"Dia sepupuku. Baru pindah dari Jepang" 


"Ya!" Kataku kesal sambil menepis tangannya dari 
pundakku. "Udah kubilang kita pura-pura gak kenal aja kalo 
di sekolah. lish kamu mah" 


"Ooh... Sepupu kamu? Hai. Aku Baekhyun" Namja berwajah 
cantik itu mengulurkan tangannya. 


Aku mengangguk, "Lee Eun Bi" tanpa menjabat tangannya. 
Aku masih melirik namja tampan di depanku. 


"Woah... Dia jutek banget..." Bisik Baekhyun. 


Aku pun segera pergi. Kulihat beberapa mata siswa 
perempuan memandangku. Aku mulai khawatir. Namja 
tinggi yang melingkarkan tangannya di pundakku tadi 
adalah sepupuku, Park Chanyeol. Dia anak dari pemilik 
sekolah Yesul ini, itu artinya pemiliki sekolah ini adalah 
pamanku. Dan yang pasti Chanyeol adalah anak populer di 
sekolah ini. 


Aku siswa baru disini, dan aku belum memiliki teman. Sudah 
cukup bagiku untuk menjadi pusat perhatian karna aku 
anak baru, jadi aku nggak mau Chanyeol mendekatiku dan 
membuat siswa lain memandangku heran. Tapi karna 
perilaku dia tadi, aku mulai khawatir. 


daa 
Aku pergi ke ruang musik karna ingin bermain piano. Aku 


terlalu malas untuk makan di kantin sendirian karna belum 
memiliki teman. Aku terkejut saat masuk ke ruang musik 


ternyata ada namja tampan yang tadi kutabrak sedang 
bernyanyi sambil mendengarkan musik. Menyadari 
kehadiranku, diapun menoleh. 


"Oh... Maaf. Kupikir nggak ada orang" Aku berbalik badan 
hendak keluar ruangan. 


"Ada perlu apa?" Tanyanya. Suara beratnya membuatku 
berhenti bergerak beberapa saat. Jantungku terpacu, 
'suaranya bikin meleleh'. 


"Emm... Nggak ada apa-apa kok. Cuma mau main musik aja 
tadi" 


"Terus kenapa nggak jadi?" 
"Ntar aku ganggu?" 


"Ini ruang musik untuk umum kok. Pakai saja. Biar aku yang 
pergi" Katanya sambil beberes hendak pergi. 


"Kenapa pergi?" 
'Eh gimana? Eun Bi kamu keceplosan apa gimana nih?' 
Dia melihatku dengan tatapan tajam. 


"Oh... Soal tadi yang aku menabrakmu, aku benar-benar 
minta maaf. Maafin aku" Aku menunduk meminta maaf. 
"Emm... Kalau kamu nggak nyaman aku aja yang pergi. 
Kamu udah pake ruangan ini duluan jadi lanjut aja..." Aku 
segera pergi dari ruang musik. Aku ingin cepat menghindar 
dari suasana canggung tadi. 


aaa 


Pulang sekolah. 


"Lee Eun Bi..." - teriak Chanyeol. 


'Ya Ampuuun... Ni anak nggak ngerti bahasa manusia apa 
ya? Dibilang jangan sok kenal sama aku di sekolah masih 
aja teriak-teriak manggil aku'. 


Chanyeol menarik tanganku, menuntunku masuk ke 
mobilnya. "Appa nyuruh kamu pulang bareng aku" 


"What? Ya!... Aku mau naik taksi aja Yeol..." Aku mencoba 
melepaskan diri dari genggamannya. Semua mata siswa 
yang mendengar suara teriakan Chanyeol melihat kami 
masuk mobil. 


"Aku kan udah bilang jangan deketin aku di sekolah Yeol!" 
"Kenapa sih? Kamu belum ada temen kan?" 


"Justru karna aku belum ada temen makanya jangan deket- 
deket aku" 


"Ntar aku kenalin pacar temenku. Dia sekelas sama kamu" 
"Siapa? Baik nggak?" 


"Baik lah. Kalo nggak baik mana mau temenku pacaran 
sama dia" 


kakak 


Di rumah Chanyeol. Rumahnya besar tapi sepi. Kami punya 
keluarga yang sama-sama selalu sibuk. Jadi ya kadang 
Chanyeol main ke rumahku atau aku ke rumah Chanyeol. 
Karna teman-teman Chanyeol tau aku anak baru di sekolah, 
dan aku sepupunya, jadi mereka membuat pesta kecil di 
rumah Chanyeol agar aku punya teman, katanya. 


Dan betapa terkejutnya aku saat teman-teman Chanyeol 
datang, namja tampan di ruang musik tadi juga ikut. 'Dia 
juga teman Chanyeol?" 


"Eun Bi-ya... Kenalin nih pacar temenku" - Chanyeol. 
"Hai. Aku Ga Eun. Aku pacarnya Kai" 


"Ini Kai. Ini Baekhyun, yang ketemu kamu tadi. Masih 
inget?" Kata Chanyeol memperkenalkan temannya satu per 
satu. 


Aku mengangguk. 


"Ini Kyung Soo... Yang kamu tabrak tadi. Udah minta maaf 
belum?" 


'Kyung Soo? Ooh... Namanya bikin dadaku meletup-letup' 


Aku tersenyum padanya, diapun begitu. 'Canggung banget 
sih'. 


Kita pesta makan-makan saat itu. Dari situ juga aku tau 
ternyata Kyung Soo jago memasak. Dia sibuk memasak 
dengan di bantu Baekhyun dan Kai. Aku yang menyiapkan 
meja dengan Chanyeol dan Ga Eun. Tiba-tiba Chanyeol 
nyeletuk, 


"Liatin aja terus... Siapa tau dia peka" 
"Eh apaan sih!" Kataku. 

"Suka Kyung Soo kan?" 

"Siapa? Eun Bi?" Ga Eun denger. 


"lish... Ssst... Apa-apaan sih kalian iih..." Aku gelagapan 
salah tingkah. 


"Wajahmu memerah... Cie..." Ejek Chanyeol. 
"Haha gapapa. Kyung Soo jomblo kok" - Ga Eun. 


"Baik lagi. Temen-temenku baik-baik, asal jangan sama 
Baekhyun aja" - Chanyeol. 


"Kasih id line-nya Yeol" - Ga Eun 
"Kita comblangin. Jangan khawatir" - Chanyeol. 
Ga Eun mengangguk. Aku malu. 


aaa 


"Gimana? Enak nggak?" Tanya Kyung Soo pada Chanyeol 
yang mencicipi masakannya di depan kompor. 


"Enak..." 
"Kerasa kaldu tiramnya?" 
"Apa? Tiram?" 


Makanan sudah siap. Aku yang menata makanan di meja 
hendak mencicipi masakan Kyung Soo, tapi tiba-tiba... 


"Eun Bi! Mokjimaaaa... Jangan makan" teriak Chanyeol. 


Seketika aku menoleh ke arah Chanyeol dengan kuah di 
sendok yang hampir kulahap. 


H Wae?" 
"Udah kamu makan?" Chanyeol mendekat khawatir. 


Aku menggeleng. "Kenapa sih?" 


"Huuuft... Syukurlah. Jangan dimakan. Itu ada kerangnya" 
"Oh..." Aku kaget. 


"Eun Bi alergi kerang gaes... Kamu makan yang lain aja... 
Nih nih... Ayam nih..." Kata Chanyeol. 


Aku melirik Kyung Soo, kulihat dia mematung menatapku 
serius. 


aaa 


Selesai makan teman-teman bermain game. Aku dan Ga Eun 
membereskan meja makan dan mencuci piring. 


"Kai-ya... Nggak usah ditambah gula..." Ga Eun hendak 
menghampiri Kai yang sibuk dengan mesin kopi. "Kutinggal 
dulu ya Eun Bi?" 


"Eung, eung... Gapapa biar aku aja" Aku melanjutkan 
mencuci piring. 


Kyung Soo menghampiriku dan membantu menata piring 
yang telah kucuci. 


"Nggak usah gapapa. Biar aku aja. Kamu maen game aja 
sana..." Kataku. 


"Aku nggak suka ngegame" 
"Ooh..." Aku mengangguk-angguk. 


"Mianhae..." Kyung Soo meminta maaf sambil sibuk menata 
piring. "Aku hampir saja membuatmu dalam bahaya" 


"Kamu nggak salah kok. Kan kamu nggak tau" Aku 
tersenyum. "Aku yang jadi merasa nggak enak sama 
semuanya, gara-gara aku suasana jadi canggung" 


"Nggak kok" 


"Padahal aku juga pengen cobain masakan kamu... Pasti 
enak..." 


Kyung Soo kemudian memandangku. "Lain kali aku akan 
masakin kamu" 


Deg. Aduuhh jantung masih sehat? Nyawa masih utuh kan? 
Kok pusing gini ya? Pengen terbang rasanya'. Aku 
memandangnya, rasanya senang campur malu, mungkin 
wajahku memerah karna aku mulai merasa panas. 


KKK 


Aku berangkat sekolah bareng Chanyeol karna paman (Ayah 
Chanyeol) menyuruh supirnya menjagaku juga. Hari itu di 
sekolah semua serasa tidak berjalan lancar. Saat kelas 
musik, aku berada di satu kelas dengan Kyung Soo karna 
peminatan kami sama. Aku kehilangan buku materiku, 
perasaan tadi pagi aku membawanya, kenapa hilang? 


Aku yang kebingungan mencari tiba-tiba Kyung Soo 
menyodorkan bukunya untukku. Aku hanya memandang 
buku itu lalu ku ambil dengan menatapnya. Dia kemudian 
join dengan teman di sebelahnya. 


Di pelajaran olahraga juga. Seragam olahragaku kotor karna 
ketumpahan susu kedelai yang ada di dalam laciku. Entah 
kenapa bisa ada susu kedelai disana, perasaan aku tidak 
membeli dan menaruhnya disana. Akhirnya aku hanya bisa 
melihat teman-teman berolahraga dari tribune. 


KKK 


Aku pulang dengan Chanyeol lagi. Di mobil ia memberiku id 
line Kyung Soo. 


"Chat duluan aja. Dia mah kalo nggak kamu duluin suka 
lamban kek bekicot" - Chanyeol. 


"Malu..." 


"Diiihh... Jijik! Biasanya juga malu-maluin. Udaaaah coba 
aja. Dia nggak bakal nyuekin orang yang dia udah kenal 
kok. Percaya sama aku" 


Sesampainya di rumah, aku memberanikan diri chat Kyung 
Soo. 


Line 


Me 
Annyeong, Kyung Soo-ya... 


Kyung 
Anyyeong, Lee Eun Bi 


'huwaaa cepet juga dia balesnya' 


Me 
Gomaweo... Udah dipinjemin buku tadi. 


Kyung 
Iya sama-sama. Lain kali dicek dulu sebelum berangkat 
sekolah buku-bukunya. 


'Uluuuluuh perhatian amat. Tapi aku udah cek kok... Aneh 
aja tiba-tiba ilang' 


Me 
Hehe... Iya. Besok istirahat ke ruang musik nggak? 


Kyung 
Kenapa emang? 


Me 
Mau balikin buku. 


Kyung 

Ooh... itu... 

Gausah buru-buru gapapa. 
Sekarang ngapain? 


'Wait, what? Dia nanya aku ngapain dong..." 


Me 

Lagi chat sama kamu. Hehe 
Laperr sih. 

Kamu ngapain? 


Kyung 
Ya makan. 
Baru selesai masak dan makan. 


Me 
Woah... Masak apa? 


Kyung 
Mau? 


Me 
Bukan kerang kan? Hehe 
Mau... Banget 


'Ya Ampun... Udah lepas nih urat kemaluan Eun Bi...' 


Kyung 
Ya udah aku ke rumah kamu anterin masakanku. 


Me 
Hah? Serius? Jjinja? 


Kyung 
Tunggu... Perutnya suruh sabar. 


Me 
Kyung Soo-ya... Kamu beneran? 
read 


'Cuma di read dong... Ini dia serius apa ngeprank sih?' 


dak 


Tak lama kemudian bel rumahku berbunyi. Dan aku benar- 
benar terkejut Kyung Soo yang datang. 


"Kamu kok beneran kesini sih?" 
"Nggak boleh? Ya udah aku pulang" 


"Eh nggak, nggak. Ngambekan iiih..." Aku reflek meraih 
tangannya saat ia akan berbalik melangkah pergi. "Sini 
masuk" Aku menariknya masuk ke dalam rumah. 


"Kamu sendirian?" 


"As always... Appa sama Eomma kan super sibuk. Sama 
kayak ortunya Chanyeol" 


"Hemm..." Dia mengelus rambutku tiba-tiba. "Kasiaan..." 
dengan ekspresi cemberut. 


'Woy plisss ini dia lagi becanda apa lagi ngerayu... Kok 
tampangnya gemesin banget pengen gigit...bibirnya. Eh 
plak!' 


Aku makan masakannya sambil kami banyak ngobrol dan 
bercanda. Dia cuek, dingin, irit ngomong, tapi kalo udah 
deket gini dia seru juga. 


"Besok ke ruang musik ya waktu istirahat?" Kataku. 
"Balikin buku? Sekarang aja mana?" 

"Nggak mau. Besok aja" 

"Kenapa? Kan sama aja" 


'Nggak sama dong ya Ampuuun poloos... Kan aku cari 
alasan biar bisa ketemu kamu lagi iiih' 


"Besok aja udaaaah... Aku males ah naik tangga. Bukunya 
ada di kamar, di atas" 


"Ya udah... Aku pulang ya?" 
Aku mengangguk. "Hati-hati ya?" 


Dia senyum, pergi sambil melambaikan tangan. 'Ya 
ampuuun kapan bisa peluk sama cium dulu sebelum pergi? 
Hush!' Aku membalas melambaikan tangan juga. 


KKK 


Keesokan harinya saat aku dan Chanyeol turun dari mobil, 
seorang yeoja menghampiri kami. Dia memandangku sinis, 
kemudian meminta ngobrol berdua dengan Chanyeol. 
Akupun pergi ke kelas duluan mengabaikan mereka. 


Di jam istirahat saat aku hendak ke ruang musik karna ada 
janji sama Kyung Soo, tiba-tiba tiga yeoja menghalangiku. 


"Ada apa?" Kataku. 


"Ya! Lee Eun Bi... Kau anak baru songong amat. Kayaknya 
kamu perlu banyak belajar" Kata salah seorang yeoja. 


"Maksudnya?" 


"Kamu nggak bodoh karna bisa ngedeketin namja paling 
populer di sekolah ini. Tapi harusnya kau tau juga siapa 
yeoja paling populer disini" 


"Hah? Chanyeol? Emang kalian siapa?" 
"Hahaha kau bakalan tau siapa kita sekarang" 


Mereka membawaku paksa meskipun di luar sedang hujan 
lebat. Kami kehujanan. Mereka memaksaku masuk ke 
sebuah ruang kelas kosong yang terbengkalai di dekat 
lapangan olahraga dan mengunciku di dalam sana. Perfect. 
Aku meninggalkan hpku di kelas. Atapnya banyak lubang 
sehingga bocor dimana-mana. Terlebih kelas ini ada di ujung 
sekolah yang hampir mirip gudang, mana mungkin ada 
orang yang lewat disini, apalagi hujan-hujan begini. Akupun 
mulai merasa takut dan kedinginan karna bajuku juga 
basah. 


Dari ruang musik Kyung Soo melihat tiga yeoja berlarian 
menghindari hujan di lapangan. Kyung Soo heran kenapa 
aku tidak membaca chatnya dan hampir bel masuk sekolah 
aku belum datang ke ruang musik. 


Saat pulang sekolah Chanyeol dan Kyung Soo bertanya hal 
yang sama. 


"Kyung Soo-ya... Eun Bi mana?" - Chanyeol. 


"Aku juga baru mau tanya kamu. Dia baca chat kamu 
nggak? Dari tadi aku chat dia nggak bales" 


"Ya! Kalian..." Teriak Ga Eun. "Kyung Soo-ya... Eun Bi mana? 
Dia nggak ke kelas dari jam istirahat. Hpnya juga nggak 
dibawa. Nih..." Ia bertanya sambil memberikan tasku pada 
Chanyeol. 


"Hah? Nggak ke kelas?" Chanyeol. 
"Dia juga nggak ke ruang musik" - Kyung Soo. 


"Haha lucu. Dia bilang ke aku nggak ke kantin tadi karna 
mau ketemu kamu" - Ga Eun. 


“jinja?" - Kyung Soo. 


"liishh... Perasaanku nggak enak" Chanyeol berlari ke suatu 
tempat. Kyung Soo mengikuti. 


"Ada apa sih? Chanyeol-ah ada apa?" - Kyung Soo. 

"Yeon Hee habis ngomong soal Eun Bi ke aku tadi pagi" 
"Hah? Yeon Hee?" 

"Dia liat aku sering berangkat sama pulang bareng Eun Bi" 


Kyung Soo seketika terbersit tentang yang dia lihat saat di 
ruang musik tadi. la lihat Yeon Hee berlari dengan kedua 
temannya hujan-hujanan di tengah lapangan. Lantas Kyung 
Soo berbalik lari keluar gedung sekolah, pergi ke arah 
lapangan. Chanyeol ke kelas Yeon Hee mencari Yeon Hee 
tapi dia sudah pulang. Chanyeol khawatir. Ila menelpon Yeon 
Hee berkali-kali dan chat berkali-kali. Terakhir dia chat kalau 
aku adalah sepupunya dan Yeon Hee mengangkat telpon 
Chanyeol. Mereka bertengkar hebat. 


KKK 


"Eun Bi-ya..." Kyung Soo berteriak di sekitar lapangan 
mencariku. 


Di gudang, di ruang alat olahraga, di sekitar ruang basket, 
nggak ada. Kemudian Kyung Soo berlari ke gedung kosong 
yang terpencar dari gedung sekolah. 


"Ya! Lee Eun Bi..." Kyung Soo berteriak sambil menggedor 
paksa pintu. 


"Kyung Soo-ya?" Aku yang sedari tadi meringkuk kedinginan 
lantas berdiri ke pintu. "Kyung-ah..." 


"Tunggu. Menjauh dari pintu..." 


Dia mendobrak pintu dengan paksa hingga terbuka. Aku 
menutup kedua telingaku sambil menunduk lantas secepat 
kilat kurasakan tubuh Kyung Soo memelukku. 


"Kyung Soo-ya..." Tiba-tiba saja mataku berkaca-kaca dan 
mulai menangis. Padahal dari tadi aku sama sekali tidak 
menangis, aku hanya takut. Tapi karna aku melihat 
kekhawatiran Kyung Soo, menerima pelukannya yang erat 
ini, entah kenapa hatiku sakit. 


"Gwenchana?" Rambutku yang masih basah di elusnya 
lembut. "Aku disini. Gapapa menangislah" 


"Dingin... Aku takut... Hhks" 


Dengan segera Kyung Soo melepas hoddienya kemudian 
dipakaikan padaku. Lantas memelukku lagi dengan erat. 
"Aku udah disini. Jangan takut". 


KKK 


Oke. Aku demam dan flu. Chanyeol menginap di rumahku. 
Appa sama Eomma nggak mungkin pulang karna seminggu 
ini mereka ada di Milan. Kyung Soo, Baekhyun, Kai dan Ga 
Eun juga menjengukku sepulang sekolah. Mereka benar- 
benar nyomblangin aku sama Kyung Soo. Terbukti saat 
Kyung Soo masuk kamarku, mereka langsung pada 
beralasan keluar kamar hingga hanya ada kami berdua di 


kamar. Aku berbaring dengan selimut tebal menutupi 
tubuhku. 


"Aku buatin bubur" - Kyung Soo. 
"Gomaweo Kyung Soo-ya..." Aku tersenyum. 


Kyung Soo menyentuh keningku, mengecek demamku. 
"Masih demam. Pusing?" 


Aku mengangguk. "Dingin juga..." Aku memandang 
wajahnya yang tampak muram. "Maaf ya? Aku bikin 
khawatir semuanya" 


Kyung Soo menggeleng. "Yeon Hee yang salah. Dia emang 
gila karna ditolak Chanyeol terus-terusan" 


"Iya. Chanyeol juga udah bilang kok. Dia emang suka bully 
anak-anak yang deketin Chanyeol kan?" 


"Eung... Tapi kali ini dia berurusan sama orang yang salah. 
Aku yakin dia bakal dihukum. Pamanmu nggak akan tinggal 
diam" 


"Kalo gitu aku juga nggak bisa apa-apa. Biar Yeon Hee jera. 
Kalo dibiarin, mungkin dia bakal gini terus. Mentang- 
mentang ortunya nyumbang banyak ke yayasan, dia pikir 
bisa dapetin Chanyeol. Paman mana mau punya menantu 
jahat kayak dia" 


Kyung Soo tersenyum. "Apalagi udah nyakitin ponakannya 
yang cantik ini..." Dia mengelus rambutku. 


'Oh My Lord... Ini aku nggak lagi halu karna demam kan? Gk 
salah denger dia bilang aku cantik? Boleh ulang nggk?' 


Tubuhku yang dingin bertolak belakang dengan wajahku 
yang kurasa sekarang memerah karna malu. Aku 
memandanginya dengan canggung. 


"Gomaweo Kyung Soo-ya... Kamu udah peduli sama aku..." 


Kyung Soo tersenyum, "Aku peduli bukan cuma karna aku 
suka kamu, tapi karna kamu juga sepupu Chanyeol" 


"Hah? Kamu apa?" 

'Kayaknya aku denger sesuatu deh tadi... Pengen ulaaang' 
"Hemm? Apa?" Kyung Soo terbata-bata, canggung. 

"Peduli karna apa?" 

"Karna sepupu Chanyeol..." 

"Sebelum itu..." 

"Sebelum itu? Apa?" Kyung Soo menunduk malu. 


Aku juga mulai pasang wajah lesu, 'Ooh ya udah kalo nggak 
mau ulang'. 


"Lee Eun Bi..." Dia menatapku serius. "Mulai sekarang... 
Jangan tahan buku musikku... Karna cari alasan buat ketemu 
aku..." 


'Hah? Apa? Gimana? Kok dia tau sih? Ya ampuuuun 
maluuuu' . Sepertinya mataku terbelalak menatapnya. 


"Kamu bisa ketemu aku dan bilang emang pengen ketemu 
aja... Atau... karna kangen juga gapapa..." 


Aku reflek ketawa di dalam selimut. Lalu aku bicara, "Kamu 
pengen aku kangenin?" 


Oke. Wajahnya berubah. Dia tampak marah. "Ya udah 
gausah. Aku pergi" 


"Eh jangaaan..." Dengan segera aku meraih tangannya. "Aku 
nggak mau sendirian" 


"Aku panggilin Chanyeol" Dia hendak teriak memanggil 
Chanyeol, "Chan..." Aku menutup mulutnya. 


"Haaaish... Ya! Hajimaaa... Kalo ngambek jelek iiih..." Aku 
meliriknya sinis. "Aku maunya ditemenin Kyung Soo" 


'Oke Lee Eun Bi urat malu kamu udah kebakar ilang karna 
demam kali ya?' 


"Kenapa aku?" 

"Emmm... Kenapa ya? Pengen aja" Aku tersenyum. 
"Pengen apa?" 

"Pengen peluk... Dingin..." 

'Astagaaaa bacot kamu Lee Eun Bi... rem blong...' 
Kyung Soo tertawa. "Dasar nggak punya malu iih..." 


Oke. Aku sakit hati. "liish!" Ngambek. Kutepis tangannya 
yang sedari tadi kupegang lantas aku tiduran pasang 
selimut membelakanginya. 


Kurasakan gerakan di ranjangku, seseorang menarik 
selimutku, dan yaaa Kyung Soo memelukku dari belakang, 
melingkarkan tangannya ke pinggangku di dalam selimut. 
Kakinya... Biasa aja sih. Tapi wajahnya tenggelam di 
tengkukku. Bahkan nafasnya terasa di belakang telingaku. 


"Hangat?" Bisiknya. 


Kita masih SMA. Ingaat Lee Eun Bi... Tapi bodo amat lah. 
Udah 17th ke atas' 


Aku membalikkan tubuhku menghadap padanya. Ia 
meluruskan lengannya untuk kujadikan bantal lantas 
tangan satunya memelukku. Iya, sekarang wajahku 
tenggelam di dadanya, sampai kurasakan detak jantungnya 
berdegup kencang. Aku tersenyum, membalas pelukannya. 
Kulingkarkan tanganku ke pinggangnya. 


"Eung... Hangat. Aku mau tidur seperti ini" 


Dan hari itu aku terlelap sangat nyaman. 


Baiklah... Dia memang Do Kyung Soo, namja polos yang 
bahkan nggak mau bilang 'mau jadi pacarku nggak?' . 
Namja yang cuma mengisyaratkan bahwa aku miliknya 
melalui segala sikap hangat dan pedulinya. Gapapa. Asal 
kamu tiap hari bilang 'Saranghae'. 


~* END *~ 


Budayakan memberi apresiasi dengan klik vote dan 
komen. 
Jangan diem bae. Kasih feedback. 


Hihii becanda. Suka suka kalian aja lah readers. Aku 
nggak maksa. Terima kasih karna telah membaca 
karyaku 


Lucky 


Cuaca hari ini semakin dingin, -4 C. Untung saja hingga 
malam aku masih berada di kantor dan bergelut dengan 
setumpuk kerjaan. Aku hanya keluar kantor beberapa kali 
untuk istirahat makan siang. Jam sudah menunjukkan pukul 
20.00, waktunya aku untuk pulang sebelum Oppa dan 
kekasihku mengomel. 


Saat aku berjalan keluar kantor tiba-tiba kudengar suara 
klakson mobil. Akupun menoleh. 


"Ohh..." kataku terkejut, kemudian menghampiri mobilnya. 
"Cepat masuk. Dingin" katanya. Lalu mobil pun melaju. 


"Kok bisa jemput? Udah selesai ketemu sama kliennya?" 
tanyaku. 


"Kalo nggk gini kamu bisa lupa waktu" katanya datar. 


"Hehe... Maaf ay. Kamu nggak perlu repot-repot jemput juga. 
Kan bisa telepon..." 


Akhir-akhir ini memang aku sangat sibuk di kantor. Hampir 
setiap hari aku lembur pulang larut malam. Aku ingin segera 
menyelesaikan semua tugasku. Bukan tanpa alasan, ada 
sesuatu hal yang menuntutku untuk segera membereskan 
semua pekerjaan. 


"Udah makan?" tanya kekasihku sambil menoleh singkat ke 
arahku. 


"Udah tadi jam 6" Tiba-tiba dia membanting stir dan 
mengerem mobil secara mendadak. "Aahh... Wae Kyung- 
ah?" tanyaku terkejut. 


"Liat! Kamu mimisan lagi kan!" Dia buru-buru mengambil 
tisu dan mengelap darah yang keluar dari hidungku. 


"Oh ya? Hehe mungkin karna dingin ay..." Aku mencoba 
memegangi tisu itu tapi dia bersikeras mengurusnya. "Sini 
biar aku aja..." 


"Diam!" Dia mengusap hidungku dengan ekspresi 
kekhawatirannya. Tampan, tapi menyedihkan melihatnya 
khawatir padaku. "Makanya jangan lembur terus. Pusing?" 


"Hehe iya sayang... Dikit lagi juga kelar kerjaannya" 


Dia menambah derajat penghangat di dalam mobil. Sambil 
terus mengurusku, dia mengomel dengan datar, "Aku 
khawatir. Udah berapa kali kamu mimisan terus. Kamu 
harusnya istirahat ay. Jangan maksa kerja terus. Sekertaris 
kamu belum balik dari Paris? Biar kutelepon aja besok pagi" 


"Dihh... Dia kan juga ada kerjaan disana ay. Kalo emang 
udah kelar jug dia pulang... Kamu kan tau kita emang sibuk 
kejar project akhir tahun" 


"Iya tapi kesehatan diperhatiin. Cuaca lagi dingin, kamu 
jangan capek-capek" 


"Hehe... Iya sayang. Kamu juga jangan capek-capek" 
jawabku sambil mengelus lembur rambutnya. 


"Aku nggak akan sakit, jadi jangan khawatirin aku" 


"Ck. Songong banget pacar aku nih" Kucubit lembut pipinya. 
Dan kami melanjutkan perjalanan pulang. 


KKK 


Sesampainya di rumah. Dia membukakan pintu mobil 
untukku dan menggendongku. 


"Dihh... Sayang turunin aku. Aku bisa jalan sendiri ay..." 


"Diam! Ini Kyung service lagi sibuk" katanya dengan 
ekspresi datar. 


'Gimana mungkin aku bisa sakitin kamu kalo kamu sebaik 
ini Kyung...' 


Oppaku sudah ada di rumah saat kami sampai. Biasanya aku 
tinggal sendiri di apartemen, tapi karna akhir-akhir ini aku 
sering lembur dan kelelahan, Oppaku sering menginap di 
apartemenku. 


"Kenapa lagi?" tanya Oppaku 
"Mimisan lagi hyung..." jawab Kyung Soo. 


Junmyeon Oppa menatapku yang baru diturunkan Kyung 
Soo dari gendongannya. Aku duduk di sofa menatap balik 
Oppaku dengan khawatir, takut kena marah. Kyung Soo 
melepaskan mantel dan sepatuku, tas yang sedari di mobil 
tadi dia bawa juga diletakkan di meja. Aku menurut saja 
karna dia bilang ini Kyung service. Kalo aku protes bisa-bisa 
besok dilarang ke kantor. 


Kyung Soo membuatkanku bubur dan susu coklat hangat 
sementara Junmyeon Oppa merapikan tempat tidurku. 
Sungguh aku hanya mimisan dan aku masih bisa melakukan 
semuanya sendiri. Tapi mereka berdua sangat 
mengkhawatirkanku dengan berlebihan. 


KKK 


Kyung Soo sudah pulang, aku bersiap tidur. Oppaku masuk 
kamar dan aku tau apa yang hendak dilakukannya. Iya, 
memberiku nasehat panjang lebar. 


"Mau sampai kapan kelarin kerjaan? Kapan mau ke rumah 
sakit?" 


"Dikit lagi Oppa..." kataku sambil merapikan selimut. 


Junmyeon Oppa membantu menarik selimutku juga. "Besok 
harus ke rumah sakit. Oppa nggak mau tau lagi" 


"Tapi Taeyang besok masih ada kerjaan Oppa..." 
"Kalo gitu Oppa kasih tau Kyung Soo..." 
"Oppa..." jawabku tegas. 

"Makanya nurut!" jawabnya tegas pula. 


Baiklah. Aku tau ujung perdebatan ini hanya akan 
memojokkanku. Aku memang keras kepala selalu menolak 
pergi ke rumah sakit. Tapi itu semua kulakukan karna aku 
takut Kyung Soo tau semuanya. Aku masih belum siap untuk 
kehilangan dia, belum siap untuk menyakitinya, belum siap 
untuk semuanya. 


Junmyeon Oppa juga bersikap seperti ini bukan tanpa 
alasan. Aku harus segera memutuskan tanggal untuk 
kemoterapi agar bisa lanjut operasi. Aku sakit kanker 
payudara. Iya, semengerikan itu namanya. Itulah alasan 
kenapa aku takut Kyung Soo tau semuanya. Aku akan di 
operasi dan satu dari bagian milikku akan di angkat. 
Membayangkan kehilangan hal itu, terlebih pada seorang 
wanita yang belum menikah sepertiku, tentu saja sangat 
menyakitkan. Sesungguhnya aku lelah, lelah memikirkan 


semua ketakutanku, lelah memperjuangkan kesembuhanku, 
lelah melawan sakit ini, tapi... 


Kyung Soo selalu menjadi alasanku untuk bertahan. Meski 
aku akan memilih untuk pergi darinya, aku masih saja ingin 
bertahan hidup, memastikan dia bahagia tanpa aku. Dan 
aku terpaksa harus bergerak cepat kali ini, aku harus 
membuatnya pergi. Tapi bagaimana bisa aku tega 
menyakitinya? Sungguh aku sangat takut, bingung, kalut. 
Aku masih ingin lebih lama lagi bersamanya. 


KKK 


Di rumah sakit. Junmyeon Oppa mendampingiku. Kami 
mengurus surat rujukan ke rumah sakit luar negeri. 


"Yakin nggak mau ngasih tau Kyung Soo buat terakhir kali?" 


Aku menggeleng. "Lusa kita berangkat tanpa dia. Jangan 
kasih tau dia. Kumohon Oppa..." 


"Terserah apa katamu aja. Oppa cuma pengen kamu 
sembuh, harus" 


Aku mengangguk, "Taeyang pasti sembuh kok. Oppa jangan 
khawatir" 


Junmyeon Oppa mengelus lembut rambutku. Jadwal 
kemoterapi sudah ditetapkan untuk lusa. Aku memilih 
Singapura sebagai tempatku berobat. Bukan karna Korea 
tidak cukup bagus, tapi karna aku berusaha menghindar 
dari Kyung Soo, itu saja. 


KKK 


Hari ini aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama 
Kyung Soo. 


"Sekertaris udah balik dari Paris?" katanya sambil fokus 
menyetir. 


"Belum. Junmyeon Oppa nyuruh Sekertaris Jung mengurus 
sisanya" 


"Baguslah. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin. Kamu 
emang terlalu keras kepala" 


"Hemm... Salah lagi. Salahin aja aku terus..." Aku merajuk. 
"Kasih apresiasi kek udah bekerja keras... Ini malah ngomel 
dua-duanya. Oppa ngomel, kamu juga..." 


"Itu karna kita sayang sama kamu" jawabnya dengan fokus 
melihat jalanan sambil mengelus lembut kepalaku. 


"Hari ini aku udah nggak sibuk, kamu seharian harus sama 
aku ya?" Aku melingkarkan tangan ke lengannya sambil 
bersandar manja. 


Dia tersenyum. "Mau ngapain emang?" 


"Emm... Mau ke pantai. Jajan camilan di rest area. Teruuus... 
Karaoke yuk? Ohiya... Mau cuddling sambil minum wine 
sama makan ayam goreng juga..." 


Kyung Soo tersenyum, wajahnya tampak sedikit memerah, 
"Cuddling?...hehe" gumamnya, "Banyak banget. Satu per 
satu aja. Besok bisa kita lakuin sisanya..." 


'Nggak bisa. Jangan besok. Harus hari ini semua Kyung... 
Aku benar-benar minta maaf' 


Aku tersenyum dan menggeleng manja. "Pokoknya hari ini... 
Kamu nggak usah ngantor ay..." 


"Iya kan ini udah sama kamu..." 


"Hehe... Nggak usah ngurusin kantor dulu ya?" 


"Iya... Aku telepon sekertaris buat atur ulang schedule dulu" 
Dia menelepon sekertarisnya. Aku senyam senyum bahagia. 


'Dia sebegini belain aku... Apa yang akan kuperbuat nanti 
sungguh membuatku makin nggak tega. Kyung-ah... 
cheongmal mianhae...' 


KKK 


Di pantai. 


"Woahh... Sejuk sekali... Kita lama banget nggak pernah ke 
pantai. Kyung-ah... Bikin video slomo yuk?" Pintaku manja 
sambil mengayunkan tangannya. 


"Gimana? Nggak ah..." 


"Aaahh ayolaah... Aku pengen kayak di youtube gitu ay... 
Sini" 


Aku memintanya untuk memegang hp dan merekamku yang 
sedang menggenggam tangannya sambil menariknya. 


"Ribet amat sih..." Protesnya. 
"Lagi... Lagi..." 


Disana aku banyak meminta mengambil foto dan video 
hingga dia kewalahan. Dia memang tidak begitu suka selfie, 
juga nggak suka ribet. Tapi karna aku memaksa, dia nurut 
saja dengan muka datarnya yang tetap menggemaskan. 
Kami bahagia, aku bahagia melihatnya melempar senyum 
beberapa kali. 


Pulang dari pantai, kami mampir di rest area untuk sekedar 
makan camilan seperti corndog dan juga sotteok. 


KKK 


"Aaaahh... Karaoke ay..." Aku merengek di sepanjang 
perjalanan. 


"Udah malem sayang. Besok aja ya?" Dia menjawab sambil 
nyetir fokus ke jalanan. 


"Baru juga jam 6. Hemm... Aku pengen sekarang ay. 
Pleaseee... Pleaseee..." 


"Kamu nggak capek?" Dia menoleh singkat. 


Aku menggeleng kuat, "Nggak tuh. Kenapa? Kamu capek 
jalan sama aku?" 


"Nggak gitu ay... Seharian ini kan kamu lari-larian di pantai. 
Aku khaw..." 


"Aku mau healing sambil dengerin suara kamu..." Aku 


tau keadaanku yang sebenarnya". 


Lagi-lagi Kyung Soo menoleh, menatapku singkat, "Di rumah 
aja ya? Katanya mau cuddling sambil minum?" 


Aku membisu. Berpikir sejenak. 'Apa gitu aja ya?'. Baiklah, 
aku mulai membayangkan rencanaku menghabiskan malam 
dengannya di rumah. 


Aku mengangguk, "Ya udah, setuju. Kita beli ayam goreng 
dulu" 


Kyung Soo mengelus lembur rambutku, "Oke cantik..." 


KKK 


Di rumah. 


Wine dan ayam goreng tertata rapi di meja living room. 
Kami duduk di sofa sambil menonton video klip lagu karaoke 
di layar tv, dia melebarkan lengannya memelukku dan aku 
bersadar di bahunya. Dia menyanyikan lagu dengan merdu, 
sambil sesekali mengelus rambutku. Rasanya sangat 
nyaman, benar healing. 


Sesekali pula aku mendongak melihat wajahnya, begitu 
juga Kyung Soo yang kembali menatapku, melayangkan 
kecupan di keningku sambil tersenyum manis. Malam yang 
sempurna, penuh letupan bahagia di dada hingga 
terlupakan rasa sakitku. 


Karna hari semakin malam, akupun pergi tidur. Kyung Soo 
masih menemaniku, memeluk dan merapikan selimutku. Dia 
mengelus rambutku agar aku cepat tertidur, sambil 
bernyanyi dengan suara lirih. 


"Kyung Soo-ya... saranghae..." Kataku sambil memejamkan 
mata. 


Kyung Soo tersenyum, "Na do... Saranghae Taeyang-ah..." 
Dan mendaratkan ciuman di bibirku. 


aaa 
Line 


Me 
Kyung-ah... Haeojija... Mianhae. 


Itulah pesan terakhirku untuk Kyung Soo saat aku sudah 
berada di Singapura. Junmyeon Oppa memblokir nomor 
Kyung Soo, begitupun aku. Aku menjalani hari dengan 
penuh perjuangan menahan sakitnya kemoterapi. Dan lagi, 
setiap malam aku menangis karna merindukannya, merasa 
bersalah padanya, memikirkan bagaimana keadaannya. 


Setiap hari tak ada waktu tanpa memikirkan Kyung Soo, 
bahkan sampai aku masuk di ruang operasi, senyum dan 
suara Kyung Soo masih saja menghiasi pikiranku. 


Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri setelah operasi. 
Di dalam mimpiku, Kyung Soo duduk di samping ranjangku 
di rumah sakit, menatapku pilu dan kurasakan sentuhan 
tangannya menggenggam tanganku, sangat kuat. Di lain 
mimpi aku juga melihat Kyung Soo menangis sesenggukan 
sambil menciumi telapak tanganku berkali-kali. Dan aku 
juga bermimpi ia berbisik lirih di telingaku, memintaku 
untuk membuka mata, serta kurasakan sentuhan hangat di 
bibirku entah apa. Tapi semua itu kurasakan seperti nyata. 
Seperti ia benar ada disini di sampingku, menyentuhku, 
menciumku. 


aaa 


Junmyeon Oppa berkata bahwa aku tak sadarkan diri selama 
dua hari. Saat aku sadar dan membuka mata, Junmyeon 
Oppa ada sedang membasuh tanganku dengan kompres 
hangat. Tak lama setelah itu, ada sesosok pria tampan yang 
mendekat ke ranjangku. Wajahnya sangat tidak asing 
bagiku, bagaimana tidak, wajah ini yang selalu ada dalam 
mimpiku saat mataku terpejam, Do Kyung Soo. 


"Neo... Eotteokke... Yeogie..." Aku berkata lirih. Dalam hati 
aku masih ragu apakah ini nyata atau hanya bayanganku 
Kyung Soo ada disini. 


Dia meraih tanganku, mencium lembut telapak tanganku 
dan menggenggamnya dengan erat. "Babo... Taeyang babo- 


ya... 


Suaranya bergetar seperti menahan tangis, lalu ia mencium 
keningku. "Syukurlah... Kamu udah bangun..." katanya. 


Aku tak bisa berkata-kata lagi, aku bergumam dalam hati, 
Jinjja... Kyung Soo yeogieseo? Di sampingku? Ini bukan 
mimpi? Eotteokke? Dia tau semuanya? Aniya... Eotteokke? 
Harusnya dia pergi. Harusnya dia meninggalkanku setelah 
tau ini. Aniya...aku nggak berhak untuk menahannya disini. 
Tapi... Aku merindukannya, sangat rindu. Na Eotteokke?'apa 
yang harus aku lakukan?' 


KKK 


"Kyung Soo-ya... Wae yeogieseo? Gimana kamu tau aku 
disini?" 


Dia masih sibuk membasuh tanganku dengan handuk 
hangat. "Jangan berani bohong lagi sama aku. Aku tau 
semuanya. Aku akan cari tau semua yang kamu 
sembunyikan dariku" 


"Tau semuanya? Junmyeon Oppa? Yang ngasih tau?" 


Dia menggeleng, "Babo... Kamu nggak tau berapa banyak 
orang yang kukenal? Sangat mudah menemukanmu berada 
dimana dalam sehari" 


Aku terdiam. Berpikir. 'Ahh... Mungkin hari itu saat kami 
berdua memblokir nomernya, dia sudah merasa ada yang 
aneh. Mungkin dia mencari kami kemana . Mungkin dia 
menyuruh orang untuk mencari keberadaan kami. Benar 
juga, seberapa lama bangkai disembunyikan, lama akan 
tercium juga baunya'. 


"Kamu nggak baca pesan yang kukirim terakhir kali?" 
Tanyaku. 


Kyung Soo menghentikan aktivitasnya, "Jangan berani 
bilang gitu lagi" Dia menatapku tajam, "Aku nggak akan 


pergi kemana-mana. Bahkan saat kamu merengek 
sekalipun". 


"Kyung-ah...please..." Kataku lirih. 


"Wae? Junmyeon hyung udah cerita semuanya. Alasan kamu 
nggak mau kasih tau aku, alasan kamu bilang gitu sama 
aku, aku tau semuanya. Jangan coba bohongin aku. 
Terutama, jangan bohongin diri kamu sendiri" 


"Bohong apa? Aku nggak bohong" 


"Kalau gitu, katakan itu dengan lantang di depanku. Tatap 
mataku" tegasnya. 


Dadaku sesak mendengarnya. Wajahku terasa hangat, 
mataku terasa panas dan sepertinya air sudah mulai 
menggenang di pelupuk. Aku menatapnya hingga tanpa 
tersadar air mataku mengalir, "Haedajija... Cheongmal..." 


"Nggak ada yang suruh kamu menangis sambil bilang gitu" 
Dia kembali membasuh tanganku kemudian mengusap air 
mataku, "Aku akan menganggap tidak pernah 
mendengarnya. Jangan katakan itu lagi". Dia mendekatkan 
wajahnya padaku, "Taeyang-ah... Naneun... Cheongmal... 
Noumu...manhi saranghae. (Aku benar amat sangat 
mencintaimu)" 


"Tapi aku..." Dan ucapanku terhenti karna mulutku 
dibungkam oleh bibirnya. Dia menciumku, mengigit lembut 
bibir bagian bawah. 


"Nggak ada alasan buatku untuk meninggalkanmu. Jadi 
jangan katakan apapun selain saranghae" 


Aku menatap kedua matanya yang berbinar. Cinta itu masih 
ada, masih terukir jelas dari tatapannya, cinta itu tak 


sedikitpun pudar. Tapi aku masih saja takut, malu, khawatir 
dengan keadaanku. Aku nggak tega jika pria sebaik, 
setampan, dan sesempurna ini harus bersamaku 
yang...seperti ini. 


KKK 


2 bulan kemudian. 


Aku telah pulih dan kembali ke Korea dan hanya beberapa 
kali aku harus check up ke rumah sakit. Selama itu pun 
Kyung Soo sepenuhnya mendampingiku. Benar seperti 
ucapannya, sekalipun aku merengek dia tak pernah pergi. 
Sekalipun aku membentaknya karna kesal, dia juga tetap 
ada di sisiku. Dia membuatku berada di situasi yang tidak 
nyaman dan sangat nyaman sacara bersamaan. 


Entahlah, berkali-kali juga aku meyakinkan dia untuk pergi. 
Tapi selalu berujung tangis lagi, lagi, dan lagi. Aku memang 
lemah jika membicarakan soal putus. Aku sangat sangat 
takut kehilangannya. Apakah ini berarti aku egois? Aku 
ingin ia bahagia dengan wanita yang sempurna. Bukan 
sepertiku. 


"Kyung-ah... Please. Kamu bisa menemukan wanita yang 
sempurna di luar sana. Bukan aku orangnya" 


"Kenapa bukan kamu? Kamu sempurna untukku..." 


"Nggak. Aku nggak sempurna lagi. Aku..." Dan lagi lagi kata 
ku tersendat di kerongkongan. Air mataku lebih dulu 
mengucur deras. 


"Aku nggak suka kamu selalu bahas soal ini. Berapa kali aku 
harus meyakinkan kamu kalo aku mencintaimu tanpa 
alasan. Aku hanya tau aku mencintaimu, dan sampai 
sekarang masih dengan perasaan yang sama" 


Dia memelukku. "Taeyang-ah... /Jebal... Bisa nggak kamu 
hanya memikirkan perasaan kita. Cinta kita. Itu saja. Jangan 
pikirkan apapun. Aku ingin kita bahagia" 


"Tidak dengan kondisiku yang sekarang, Kyung..." 


"Taeyang-ah... Liat aku. Liat mataku baik-baik. AKU BAHAGIA 
CUMA SAMA KAMU. APAPUN KONDISIMU" Dia menegaskan 
kalimatnya. "Kamu bilang pengen liat aku bahagia kan?" 


Aku mengangguk. 


"Kamu bahagia nggak sama aku? Kamu cinta nggak sama 
aku?" Tanyanya. "Jangan berani berkata bohong atau aku 
akan mamakanmu" 


Aku tersenyum, "Aku cuma bahagia kalo Kyung Soo 
bahagia" 


"Aku bahagia, karna sama kamu. Berarti kamu bahagia juga 
kan?" 


Aku mengangguk malu. Dia memelukku erat lantas 
mencium bibirku. 


"Jangan pernah menyuruhku pergi lagi. Atau aku langsung 
menyeretmu ke KUA untuk menikahimu" 


"Jahat banget..." Ucapku manja. 
Dia mengelus rambutku. "Mau ke pantai?" 
Aku mengangguk bersemangat, "kapan?" 


"Besok. Sekarang istirahat. Tidurlah" katanya sembari 
menggandengku ke kamar. 


Kami tidur di ranjang yang sama, dia selalu memelukku 
hanya untuk membuatku tertidur, itu saja. 


"Kyung-ah ... Gomaweo... Karna telah mencintaiku sebesar 
ini..." 


Dia mengecup keningku, "Gomaweo... Karna hadir di 
hidupku membawa kebahagiaan... Aku mencintaimu" 


"Na do... Saranghae... Kyung Soo-ya" 
~ * END K~ 


Love Me Right 


"Kalo gitu tiap hari 50ribu dibelanjain buat masak ya? Lauk 
apapun asal cukup 5 Oribu sehari" kataku. 


"Oke. Sepakat semuanya ya? Sisanya buat kegiatan disana" 
kata Chanyeol, selaku Kordinator kelompok. 


Semua anggota mengangguk setuju. 


Hari ini kami persiapan berangkat KKN selama sebulan. Tiap 
kelompok beranggotakan 20 mahasiswa dengan berbagai 
jurusan yang berbeda-beda. Kami semua juga baru kenal 
karna sering rapat beberapa hari ini. Aku yang satu jurusan 
sama pacarku, Do Kyung Soo, nggak mungkin berada dalam 
satu kelompok. Iya, kami ada di kelompok yang berbeda. Dia 
kelompok 75, dan aku kelompok 54. Namun untungnya 
lokasi desa KKN kami cukup dekat karna sekota. 


Line 


Namchin 
Aku berangkat. 
read 


Saat aku sibuk mencatat di tengah rapat kelompok, pesan 
dari Kyung Soo mengejutkanku. Mini bus milik kelompok 
Kyung Soo sudah siap berangkat sedangkan kelompokku 
masih sibuk merekap anggaran. 


Aku berlari ke jendela kelas untuk melihatnya pergi. Kyung 
Soo menatapku sebelum masuk mobil dan melambaikan 
tangan. 


Aku pun membalasnya sambil bergumam 'josimhae...hati- 
hati, Dia mengangguk dengan senyum manis. Aku pasti 
akan sangat merindukannya. 


Aku kembali ke tengah rapat, 
"Mini bus kita belum dateng?" Tanyaku. 
"Coba telpon Ryu lagi deh Chan..." Kata Hyuna, sekertaris. 


"Udah barusan. Ryu bilang bentar lagi kok. Kelompok lain 
juga sebagian udah pada berangkat" jawab Chanyeol. 


"Nahh makanya itu... Kita bawa barang-barang ke depan aja 
kalo gitu, biar cepet ntar langsung masuk mobil" kataku. 


"Geurae..." Chanyeol menyetujui. 


KKK 


Sudah seminggu kami tinggal di desa lokasi KKN tanpa 
sinyal. Bohong kalau aku bilang nggak khawatir dengan 
Kyung Soo. Bagaimana tidak, aku sama sekali nggak bisa 
menghubunginya selama seminggu ini. Bahkan sejak 
sampai di desa sinyal sudah hilang, aku nggak sempat 
bertukar kabar apakah kami sudah sampai dengan selamat. 


Setiap malam aku memikirkannya, merindukannya, dan 
bertanya-tanya banyak hal tentangnya. Meski begitu, aku 
cukup bersyukur karna seharian kami sibuk dengan proker 
jadi bisa sejenak mengabaikan pikiran-pikiran burukku. 


Kami tinggal di sebuah rumah milik salah seorang pengurus 
desa. Mahasiswa perempuan dan laki-laki tinggal bersama di 
rumah ini. Laki-laki tidur di ruang tamu dan perempuan di 
kamar. 


Suatu ketika, aku terbangun tengah malam karna ingin ke 
kamar mandi. Entah kenapa tiba-tiba lampu mati saat aku 
berada di dalam kamar mandi dan semuanya gelap, 


"Eommaaaa..." Aku terkejut, berteriak, "Aaaaa..." Aku tak 
dapat melihat apapun. Aku meraba sekelilingku mencari 
pintu keluar dari kamar mandi. 


"Nuguya?..." Aku mendengar suara teriakan Chanyeol. 


"Chanyeol-ah..." Teriakku saat keluar kamar mandi. 
Semuanya masih gelap. 


"Yi Suh? Eoddiseo?" 


"Neo eoddiya? Na anhboyo... Aku nggak keliatan..." Tiba- 
tiba aku menabrak seseorang, "Aah" aku terkejut. 


"Gwenchana?" Kata Chanyeol sambil memegang lenganku. 


"Yeol-ah?... Na museowo... Aku takut" Aku menggenggam 
erat lengannya. "Ada apa sih nih?" 


"Kayaknya kelebihan daya... Bentar" Chanyeol berjalan 
pergi. 


"Ahh ya... Gajima..." Kataku menahannya. 


"Ya ayo jalan bareng sini makanya..." Dia menggenggam 
tanganku. 


Aku mengikutinya sambil memegang erat lengannya. "Kamu 
beneran Chanyeol kan? Bukan hantu jadi-jadian kan?" 


"Ahahaha apaan sih..." 


"Jangan ketawa. Serius ih, aku nggak keliatan nih" 


"Haha... Dasar penakut banget..." 


Kemudian selang beberapa waktu, lampu menyala dan 
semua kembali terang. Aku mengedipkan mata beberapa 
kali, "Ahh syukurlah..." dan menoleh kanan kiri sampai 
akhirnya mata kami bertemu. Kami mematung saling tatap 
untuk beberapa saat, kemudian aku tersadar kalau masih 
menggenggam erat tangannya. "Aah... Mian..." Aku 
melepaskan tangannya dengan canggung dan berlari 
kembali ke kamar. Aku malu. Bisa-bisanya kami tanpa sadar 
sedekat itu tadi. 


Chanyeol tersenyum melihatku pergi dengan canggung. 


aaa 


Sudah 15 hari kami menyibukkan diri dengan proker dan 
hubungan antar anggota sudah saling akrab karna no 
gedget, sinyal masih menghilang. Dua teman hyuna dari 
kelompok 75 datang ke tempat kami untuk sekedar bermain 
melepas rindu dan saling bercerita. 


Saat aku tau mereka dari kelompok yang sama dengan 
Kyung Soo, aku mencoba mendengarkan pembicaraan 
mereka di dapur. Mereka duduk di meja makan sambil 
nyemil dan banyak bercerita. Aku mencoba menangkap 
obrolan mreka sambil membantu Min Yeong, teman piketku 
yang sedang memasak. 


"Apa kubilang kan? KKN tuh jadi ajang cinlok. Nih... 
Korbannya anak satu. Suka sama kordinatornya" Ji Soo, 
teman Hyuna dari kelompok 53. 


"Hahaha selalu sama kordinator. Tempat kita juga..." Hyuna 
nunjuk aku yang nggak tau apa-apa karna sedang sibuk 
memasak. 


Aku memang sering dekat Chanyeol karna satu divisi dalam 
proker. Chanyeol juga orang yang ceria dan suka iseng, dia 
sering jail padaku entah kenapa. Namun kupikir ia juga jail 
ke teman-teman yang lain. Tapi sepertinya mereka tidak 
berpikir hal yang sama. Mereka bilang Chanyeol tampak 
berbeda saat memperlakukanku. Aku juga nggak tau apa 
maksudnya, berbeda dari segi mananya, entahlah. 


"Ganteng sih kordinatormu. Tapi nggak seganteng dan 
sebaik dia..." So Min, teman Hyuna yang satu kelompok 
dengan Kyung Soo. "Kalo kamu tau dia, aku yakin kamu juga 
bakal setuju sama aku. Dia tuh kalem banget, sopan, dia 
selalu mau bantu aku, bahkan tanpa aku minta dia ngerti 
banget... Jadi ngerasa diperhatiin..." 


"Hemm... Beneran udah kasmaran nih anak Hyun..." Kata Ji 
Soo sambil melahap snack. 


"Nggak cuma sama kamu aja kali... Siapa tau sama cewek 
lain juga gitu..." - Hyuna. 


"Nggak hyun... Dia tuh cuek banget sama yang lain. 
Kemarin aja dia boncengin aku buat ke sungai, padahal hari- 
hari sebelumnya anak-anak lain pada ke sungai dia nggak 
nganter. Terus nih... Koperku dibawain sama dia, waktu di 
balai desa juga dia kasih aku buat cicipin hasil masakannya. 
Daebak tau nggak... Enak banget masakan dia... Bener- 
bener cowok idaman deh..." Jelas So Min panjang lebar. 


Aku yang mendengar obrolannya itu sangat tau bahwa 
mereka sedang membicarakan Kyung Soo. Kyung Soo 
memang sebaik itu sama semua orang, nggak salah juga 
kalo perempuan yang baru mengenalnya seperti So Min 
akan mudah jatuh hati. 


Ji Soo benar, KKN memang sering terjadi cinlok, bahkan 
nggak jarang juga terjadi perselingkuhan. Sebenarnya awal 


berangkat KKN aku sama sekali nggak khawatir soal 
hubungan kami, tapi karna sekarang keadaannya berbeda, 
aku jadi lebih takut dan banyak berpikir negatif. 


Kami sepakat bahwa hubungan kita akan selalu baik-baik 
saja dengan 3K (Kesetiaan, Kepercayaan, dan Komunikasi). 
Tapi karna satu hal, 'Komunikasi' sebab sinyal hilang inilah 
yang membuatku ragu dan takut. Ini sudah 15hari sejak 
kami nggak komunikasi, bahkan aku sama sekali nggak tau 
kegiatan dia, aku juga nggak tau apakah dia 
mengkhawatirkanku. Sejauh ini dia nggak mengunjungiku 
sama sekali. Pikiranku semakin penuh hal negatif sejak 
mendengar obrolan Hyuna dengan teman-temannya. 


KKK 


Sejak hari itu aku selalu melamun, pikiran dan perasaanku 
kalut. Aku yang sedang piket masak, memotong wortel 
dengan melamun hingga tanpa sengaja jariku terkena pisau. 


"Aaah..." Aku kaget sambil memegangi jariku. 
"Yi Suh-ya... Gwenchana?" Tanya Min Yeong. 
"Eung... Gwenchana..." 

"Berdarah tuh..." 

"Aku ke belakang dulu ya?" 

"Ya udah sana cepet kasih plester luka" 


Aku pergi ke kran air di belakang untuk membersihkan 
jariku, tentu saja sambil melamun, 'kenapa Kyung Soo sama 
sekali nggak kesini? Kenapa dia nggak ada upaya buat cari 
tau keadaanku? Dia nggak kangen aku? Ini udah setengah 
bulan lebih... Apa dia udah ada yang lain? Apa KKN bener- 


bener akan menghancurkan hubungan kita? Hiks', Tanpa 
terasa air mataku menetes. 


"Ya! Gwenchana?” Chanyeol tiba-tiba muncul dan 
menghisap jariku yang masih keluar darah. 


Aku terkejut menoleh ke arahnya, "Mwohaneungoya?" Aku 
menarik tanganku dari genggamannya. 


"Kamu ngelamun terus kenapa sih?" Dia memandangiku. 
"Uleo? Nangis?" 


"An...aniya..." Jawabku terbata sambil mengusap air mata. 
"“Appho..." Aku beralasan nangis karna sakit. 


Kemudian Chanyeol pergi sebentar dan kembali dengan 
membawa plester luka. Dia memasangkan plester luka itu di 
jariku lalu menatapku, "makanya jangan ngelamun aja..." 


Aku menatapnya, 'inget Kyung Soo...yang juga seperhatian 
ini..jadi makin sedih..." 


"Gomaweo..." Kataku. 


aaa 


Hari ke 20. 


Hyuna bilang hari ini dia akan main ke desa tempat KKN 
kelompok 75, aku meminta untuk ikut menemaninya 
kesana, sembari ingin menemui Kyung Soo. 


Sesampainya disana entah kebetulan macam apa, aku 
melihat So Min mencium pipi Kyung Soo di dapur. Seketika 
aku terkejut dan tanpa sengaja menyenggol tong sampah di 
belakangku hingga membuat suara. Mereka berdua menoleh 
saat aku berlari pergi. 


Hatiku sakit, perasaanku kalut, dunia terasa gelap dan sepi, 
kepalaku berat, mataku panas memerah hingga genangan 
air di pelupuk mataku terjatuh. Tanpa sadar, aku terus saja 
berlari hingga ke jalan raya. Hingga aku berjalan pelan 
karna terlalu lelah, aku memutuskan untuk pulang ke 
tempatku dengan jalan kaki. Aku terlalu malas naik angkot, 
air mataku masih nggak bisa berhenti menetes. 


"Yi Suh-ya..." Sebuah suara berat meneriaki namaku. 


Aku menoleh dan kulihat Chanyeol dengan sepeda 
motornya berdiri di sampingku. 


"Kamu kenapa?" 'Dia menangis?' batin Chanyeol. "Ya! 
Bukannya kamu ke tempat kelompok 75 tadi? Hyuna 
mana?" Chanyeol meraih lenganku. 


Aku menggeleng. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Mulutku 
terasa berat untuk bicara, pikiranku masih kemana-mana. 
Hatiku masih tercabik-cabik. 


"Naik... Sini..." Dia menyuruhku naik motornya dan aku 
menurutinya. Aku terlalu malas untuk berontak. 


Aku mencoba menahan tangis di belakangnya, tapi dadaku 
sesak dan semakin sakit. 'Bahkan Kyung Soo nggak 
menyusulku. Bahkan dia nggak mengkhawatirkanku. Ini 
semua apa? Kita benar-benar berakhir? Hiks ... Hiks..." 


Chanyeol membawaku ke taman kota. Disana kebetulan 
sepi. 


"Nangis aja yang kenceng..." Katanya. 


Aku sudah terlalu lelah untuk menangis lagi saat itu, 
"pulang aja..." 


"Dengan mata sembab gitu?" 
"Keliatan banget ya?" Tanyaku. 


Chanyeol mengangguk. "Tunggu sini aja sambil cari angin..." 
Kemudian dia pergi entah kemana. Dia kembali dengan 
membawa minuman dingin untuk diberikan padaku. 


"Gomaweo..." Aku meminumnya. 


KKK 


Kami kembali ke tempat KKN saat sore. Ketika kami datang, 
disana sudah ada Kyung Soo. Aku yang turun dari motor 
Chanyeol masih belum menyadari keberadaan Kyung Soo 
hingga di depan pagar... Aku melihatnya berdiri di depan 
teras, menatapku dengan mata bulatnya yang memerah, 
'dia menangis?' 


Aku mencoba menahan tangisku tapi nampaknya air 
mataku sudah menggenang di pelupuk. Lantas aku berlalu 
pergi dari rumah, aku berjalan lesu ke kebun sayur dekat 
rumah dan Kyung Soo menyusulku. 


"Yi Suh-ya...Eoddie..." Kemudian Chanyeol terpaku menatap 
Kyung Soo yang berjalan mengikutiku. Kuabaikan panggilan 
Chanyeol. 


Di kebun sayur. 


"Bi... Hujan ..." Kyung Soo memegang tanganku untuk 
membuatku berhenti berjalan. 


'Ini cuma gerimis...' batinku. Dan dia sudah memakaikan 
hoddienya padaku? Aku berdiri mematung 
membelakanginya. Terlalu sakit bagiku melihat wajahnya. 


Aku rindu, sangat merindukannya, tapi mengingat kejadian 
tadi membuatku sangat sakit. Aku benci. 


"Mianhae..." Katanya yang masih berdiri di belakangku, 
menggenggam tanganku. 


Aku sekuat tenaga menahan tangisku. Aku melepaskan 
genggamannya. Dia berdiri di depanku, menatapku yang 
sudah mulai berkaca-kaca. 


"Mwoga? Soal apa?" 


"Soal aku nggak berkunjung kesini. Soal yang kamu liat 
tadi..." Dia sejenak membisu, menatapku lekat-lekat, "So 
Min tadi terpeleset dan tanpa sengaja..." 


"Hah..." Aku tertawa sinis, "terpeleset?" Aku menatapnya 
kesal, "Nggak masuk akal..." 


Dia menunduk, matanya nampak memerah dan berkaca- 
kaca. "Iya, nggak masuk akal... Marah aja, jangan diemin 
aku. Aku salah" 


"Iya emang kamu salah. Kamu tuh terlalu baik sama cewek. 
Dia jadi salah sangka" Aku ngegas. 


"Mwo? Maksudnya?" Dia kembali menatap mataku. 


"Dia suka sama kamu karna kamu perhatian sama dia. Wae? 
Kamu emang sengaja kan mau bikin semua cewek suka 
sama kamu, terus kamu bisa tinggal pilih kalo bosan sama 
aku? Terus bisa pacarin cewek manapun yang kamu mau 
kan?" 


"Yi Suh-ya... Kamu ngomong apa sih? Mana ada aku mikir 
kayak gitu..." 


"Ya terus apa? Kamu kalo mau bersikap baik juga kira-kira 
dong... Cewek mana yang nggak suka diperhatiin? So Min 
jadi suka sama kamu juga bukan salah dia. Salah kamu tau 
nggak!" Oke. Aku ngomel hingga tanpa tertahan lagi air 
mataku menderas, tangisku pecah. 


Kyung Soo memelukku erat, "Aku sama sekali nggak ada 
pikiran gitu. Mian... Mianhae... Nan jalmottaeseo..." 


"Bonaejwo ... Lepasin aku" Aku memberontak tapi usahaku 
gagal, dia terlalu erat memelukku. Sebenarnya, aku pun 
ingin membalas pelukannya, tapi tanganku membeku karna 
sakit hati. 


"Kalo emang kamu mau putus bilang aja... Kalo udah bosen 
sama aku bilang aja..." Aku berucap lirih. 


"Anniya! Aku nggak ada bosen sama kamu. Aku nggak ada 
niatan mau putus. Aku beneran nggak ada suka sama siapa- 
siapa selain kamu. Perasaanku masih sama kamu Yi Suh- 
ya..." Dia menatapku sambil mengusap air mataku dengan 
kedua tangannya. "Inget prinsip 3K kita kan? Kamu percaya 
sama aku kan?" 


Aku terdiam sejenak, lantas berucap lirih, "Karna satu dari 
prinsip itu hilang (komunikasi), aku ragu" 


Dia tau yang kumaksud, "Yi Suh-ya..." Katanya lirih. 


"Aku nggak tau kamu disana ngapain aja. Tiap hari aku 
khawatir sama kamu, tiap malem aku mimpiin kamu. Kupikir 
kamu bakal cariin aku tapi sampek lebih dari setengah 
bulan ini kamu nggak ada usaha apa-apa! Wajar kalo aku 
curiga. Apalagi liat kejadian tadi..." Aku menghela napas, 
"Udahlah, sekarang terserah kamu. Kamu mau selingkuh 
kek, mau putus, mau pacarin berapa cewek juga terserah 


kamu!" Aku berjalan pergi, tapi lagi-lagi tangannya 
menahanku. 


"Yi Suh-ya jebal..." Oke. Dia menangis. 
"Wae Uleo? Nggak usah sok drama" 


"Anniya... Saranghae Yi Suh-ya... Cheongmal saranghae... 
Aku takut kamu pergi. Aku nggak mau kehilangan kamu. 
Jebalyo.. Dia makin terisak, menggenggam tanganku 
makin erat, mulutnya bergetar. 


Mana aku tega sama dia yang seperti ini? Aku juga cinta 
banget sama dia. "Na do..." Aku menunduk 
mengucapkannya dengan lirih, entah dia mendengarnya 
atau nggak. 


Kemudian sontak dia memegang pipiku dan mencium 
bibirku, tangannya beralih ke tengkukku, menekannya 
hingga terasa bibirku makin melekat dengan bibirnya. 
Kyung Soo, mengecap lembut bibirku. 


"Aku janji. Nggak akan ada perempuan lain yang bisa 
mengambil ini selain kamu..." Katanya. 


Aku menatapnya beberapa saat, Aku benar-benar nggak 
bisa kehilangannya. Aku nggak mau dia pergi. Bahkan jika 
aku harus terluka karna terlalu kuat menggenggamnya, aku 
tetap nggak akan melepaskan dia. Dia segalanya, sakit dan 
bahagiaku, Do Kyung Soo'. 


KKK 


"ahat! Cuma karna sibuk proker kamu sama sekali nggak 
sempetin waktu buat ketemu aku" Protesku. 


Kami berjalan menyusuri persawahan di dekat desa sambil 
bergandengan tangan. Iya, kami baikan, meskipun hatiku 
masih berbekas luka. Aku percaya luka ini akan sembuh 
juga suatu saat, sama seperti jariku yang tergores pisau, 
nanti juga akan menghilang. 


"Mian... Aku beneran mau kesini waktu selesai proker dua 
hari lagi. Eh malah kamu yang nyamperin duluan" 


"Ya makanya nggak usah nunggu proker selesai ketemunya. 
Kamu tuh selalu gitu... Lebih mentingin tugas daripada aku" 


Iya bener sih. Tugas kuliah emang penting. Dia pernah 
bilang mau buru-buru lulus biar bisa nikahin aku...hehehe. 
Tapi kesel ah...' 


Liat nih..." Aku menunjukkan plester di jariku yang terkena 
pisau, "gara-gara kamu aku hampir memotong jariku" 


"Hah? Coba liat... Manhi appha?" Dia panik. 
"Masih sakit liat pipi kamu dicium cewek lain!" 


Dia menatapku kemudian menunduk merasa bersalah, 
"Mianhae..." 


Aku tersenyum tipis melihat wajah bersalahnya. "Awas aja 
kalo sampek kejadian lagi!" 


"Nggak! Nggak akan! Janji. Aku pake helm aja ya tiap hari?" 
"Ahahaha... Pake aja sana. Awas kalo sampek kamu lepas" 


"Serius? Beneran nih? Terus kalo ketemu kamu, gimana 
poponya?" 


"Ahahaha dasar nggak jelas. Beneran ih aku serius ini. Aku 
nggak mau ada yang sentuh-sentuh kamu lagi. Kesel!" 


Ucapku manyun. 


Kyung Soo memelukku dari belakang sambil berjalan, "Iya 
sayang ...janji" Lalu dia mencium pipiku. 


"Sini" Aku menatapnya kemudian melayangkan kecupan di 
kedua pipinya, di keningnya, dan terakhir di bibirnya. "Udah 
aku segel ya? Jangan dilepas" 


Kyung Soo membalas mencium bibirku lebih lama. Sambil 
sesekali menggigit bibirku dengan lembut. 


Aku percaya, Kyung Soo akan selalu menepati janjinya. 
Karna dia lelakiku. 


What if 


Terik panas matahari tidak menghalangi langkah kakiku 
yang kini sedang menggerutu tidak nyaman dengan sepatu 
hak tinggi yang kupakai. Aku berjalan menyisir sudut kota 
menuju gedung Empire Palace, tempat dimana aku akan 
melangsungkan tes Pegawai Negeri siang ini. Bersyukur di 
dalam gedung terasa dingin karna AC meski begitu banyak 
manusia sedang menunggu kegiatan yang sama. Ada 
sekitar 3000 peserta yang datang dari berbagai kota bahkan 
provinsi. 


Ku lihat sekeliling, mereka begitu sibuk dengan aktivitasnya 
masing-masing. Ada yang membaca buku-buku tebal 
tentang simulasi tes kepegawaian, ada yang sibuk 
memandangi gedgetnya entah mengerjakan apa, ada yang 
ngbrol sana sini bersama beberapa kawannya, dan aku yang 
sedang melamun sendirian. 'Tampaknya tidak ada satupun 
wajah yang aku kenal". 


Saat semua peserta diminta untuk memasuki ruangan tes, 
tiba-tiba dari jauh kulihat salah satu wajah yang tak asing 
bagiku. Tidak, bukan tak asing lagi tapi sangat familiar, 
seorang kawan seperkuliahan dulu. Pikiranku sempat 
beberapa detik terpecah antara aku harus menyapanya atau 
mengabaikannya. Namun ketika terpaksa kami harus 
berpapasan karna antrian yang sangat panjang, aku mulai 
menyapanya. 


"Hai" Sapaku sedikit canggung. 
"Loh, Rin. Kamu disini?" Jawabnya nampak terkejut senang. 


"Ngga, aku lagi di rumah" 


"Hahaha. Bisa aja kamu Rin. Semangat ya tesnya" Katanya 
dengan senyum khas berbentuk lovenya, sambil 
mengepalkan tangan memberi semangat. 


"Iya, kamu juga" jawabku. 
Kemudian tubuhnya menghilang di balik pintu ruangan tes. 


Tak banyak yang bisa kami obrolkan karna ruangan tes kami 
berbeda. Dengan ribuan peserta yang ada disana, kupikir 
tak akan mungkin kami bertemu lagi setelah itu. 


Lantas seusai tes, aku segera memesan ojek online untuk 
kembali ke stasiun, menunggu jadwal kereta disana 
daripada aku terlambat. Sepatu hak tinggi yang kupakai 
sudah menghambatku untuk berjalan, jangan sampai aku 
harus berlari-lari mengejar kereta nantinya. 


Dan tak disangka kawanku yang tadi sempat bertegur sapa 
di tempat tes, berhenti tepat di depanku dengan motor 
bebek ciri khasnya yang berwarna hitam polos. 


"Dyo?" Kataku dengan ekspresi kaget. 


"Hai Airin. Kita ketemu lagi" Sapanya dengan wajah 
sumringah. "Yok, naik. Ini helmnya". 


"Hah?" Aku mengecek aplikasi ojek d hpku. Nomor plat 
motornya sama, driver nya atas nama Al. "Dyo kamu ngojek 
online?" 


Dyo tersenyum sambil kembali mengingatkanku untuk naik 
motornya, "Iya. Ini aku pick up kamu". 


"Bisa-bisanya kamu pake nama tengah buat profil driver" 
Aku tertawa kecil. Kebetulan yang lucu sekali, pikirku. 


"Sesuai aplikasi ya Rin alamatnya?" 


"Hahaha iya Yo" Aku tertawa mendengarnya 
memperlakukanku seperti orang baru. 


Kami ngobrol banyak di tengah perjalanan, meski beberapa 
kali ucapan kami tidak terdengar karna angin yang cukup 
kencang sehingga ia harus mengemudikan motor dengan 
kecepatan pelan. 


"Ini ke stasiun kamu mau pulang?" Tanya Dyo. 

"Iya Yo, mau langsung pulang soalnya ngga lolos" 
"Jadwal keretanya jam berapa?" 

"Jam enam sore" 

"Masih lama banget atuh Rin. Ini masih jam dua siang" 


"Iya, tadinya sengaja ambil tiket jam terakhir takut tesnya 
lama. Taunya jam segini udah selesai" 


"Mau makan siang dulu ngga? Udah makan?" 
"Belom. Rencana mau makan di stasiun nanti" 


"Makan bareng mau ngga? Aku tau restoran enak di deket 
stasiun situ" 


"Boleh" 
Di restoran. 


"Mbak, nasi campur dua. Yang satu ngga pake sambel, yang 
satu sambelnya agak banyakin. Yang ngga pake sambel ga 


usah di kasih tumis kacang ya mbak? Ganti aja sama kulit 
ayam krispy. Minumnya es jeruk satu sama es susu putih 
satu. Yang es susu dikit aja es batunya ya mbak?" Jelas Dyo 
pada pelayan. 


"Jadi, kamu ngga lolos juga?" Tanyaku. 


"Iya. Jauh dari persentase. Kamu mah mending nilai segitu. 
Masih ada kemungkinan bisa masuk cadangan kan ya?" 


"Iyasih. Eh tapi aku beneran kaget loh kamu ikutan tes di 
pendidikan" 


"Hahaha lucu ya? Aku sendiri juga awalnya ngga tau kalo itu 
buat pendidikan. Kebeneran juga sih kalo ngga lolos ya?" 


"Ya gapapa kalopun lolos mah berarti kamu mampu di 
pendidikan. Kirain aku tuh aku bakal sendirian tes disana. 
Karna dari awal daftar ngga pernah ketemu sama temen 
seangkatan kita. Kebetulan banget baru ketemu kamu pas 
tes ini" 


"Haha iya. Kebetulan yang indah. Bahkan sampe akhirnya 
bisa makan bareng gini setelah sekian tahun" 


Aku sejenak terdiam mendengar ucapannya. Aku sedikit 
terpaku oleh kalimat 'kebetulan yang indah' yang dia 
lontarkan. Lantas masa lalu mengingatkan kami. 


AN AN 


Lima tahun yang lalu. 


Semester awal kala itu, kami pergi berkemah untuk ospek 
jurusan. Aku yang notabene orang introvert, sangat 
kesulitan untuk bergaul dengan kawan-kawan baru. Aku 
ingat malam itu sekelompok teman sekelasku sedang asik 


bakar-bakar jagung lantas aku ikut duduk membaur disana 
meski tanpa mengucap apapun. 


Untungnya salah seorang kawan mengajakku basa-basi 
yang bagiku itu cukup membantu. 


"Kamu udah makan Rin? Mau jagung ngga?" Ucap Livy, 
gadis ceria yang membuatku kagum dengan kepribadian 
ekstrovertnya. "Yah, tinggal satu dong punya Dyo" 


"Aku udah makan. Buat Airin aja. Kak pembina manggil aku. 
Aku mau bantu benerin tenda dulu" Ucap Dyo. Singkat, 
jelas, dan dingin. 


Begitu kesan pertamaku terhadap Dyo Al Ikhwan. Pria yang 
di gadang-gadang paling tampan di kelasku. Pria dengan 
senyum khas berbentuk hati dan bersuara berat. Pria yang 
mempunyai kulit putih dan tatapan mata misterius. 


Pernah beberapa kali ia berpapasan denganku di jalan saat 
menuju kampus. la menawarkan tumpangan sampai ke 
gedung fakultas, yang memang keseharianku naik angkot 
dan harus jalan kaki dari depan kampus menuju gedung 
fakultas. 


Pernah juga entah di semester berapa aku lupa-lupa ingat. 
Hari itu sempat hujan lebat. Aku naik ojek online, turun di 
depan gedung fakultas dan buru-buru masuk karna aku 
hampir terlambat masuk kelas. Tiba-tiba Dyo, yang juga 
datang menyusul di belakangku, menelungkupkan jaketnya 
ke pundakku. Sontak aku kaget. 


"Dyo. Kenapa?" 


"Pake aja. Masih mau masuk kelas kan? Jangan di lepas" 
Seperti biasa, ucapnya singkat dan tegas. Lantas ia menaiki 
tangga lebih dulu untuk masuk kelas. 


"Hah?" Aku masih kebingungan namun ku ikuti saja apa 
katanya. 


Dan ternyata baju belakangku penuh noda bekas cipratan 
air hujan dari motor tukang ojek: '( 


Malu bercampur kesal hari itu. Teman sekelas hafal sekali 
jaket yang ku pakai adalah milik Dyo. Aku sampai berkali- 
kali menjelaskan pada mereka yang memandangku tampak 
aneh, aku takut terjadi salah paham. Dyo mana mungkin 
mau menjelaskan. Dia sama introvertnya, apalagi dia laki- 
laki, sepertinya tidak mempermasalahkan rumor sana sini 
yang mungkin nanti ia hadapi. 


Untungnya, kejadian itu terlupakan oleh kawan-kawan 
seiring waktu. Tak ada yang bisa di besar-besarkan karna 
memang Dyo pria yang suka membantu siapapun meskipun 
tak banyak bicara. la juga sering memberi tumpangan 
kawan perempuan, membawakan buku ke perpus, atau 
sekedar meminjamkan laptopnya pada kawan lainnya. 


Semester tujuh menjadi napak tilas bagaimana ia bisa 
menghafal menu makanan dan minuman favoritku. Kami 
magang di yayasan peduli kesehatan mental bersama 
dengan dua kawan perempuan lainnya. Jurusan kami 
psikologi, terbagi beberapa konsentrasi dan aku fokus pada 
perkembangan pendidikan sedangkan Dyo fokus di 
organisasinya. Saat itulah kami sering makan siang 
bersama, tau menu favorit satu sama lain, tau aku alergi 
kacang panjang, ngga doyan pedes, dan suka dengan susu 
putih. Bahkan ia juga tau kalo gigiku suka ngilu dengan 
minuman yang terlalu dingin, tapi aku suka minuman dingin 
ehee:') 


Dan kurasa di semester itu, aku baru sadar bahwa aku telah 
jatuh cinta. Bagaimana tidak, aku pernah ketiduran di 


gazebo saat lelah mengerjakan skripsi. Hari itu aku datang 
pagi-pagi untuk revisi karna dikejar jadwal bimbingan jam 
sembilan pagi. Jam enam aku sudah berkutat dengan laptop 
hingga tanpa terasa aku ketiduran sebentar. Entah kapan 
dan bagaimana tiba-tiba saja di depanku sudah nampak 
sebuah laptop hitam bersticker awan merah ciri khas laptop 
Dyo. 


Aku yang masih dengan kepala menunduk di meja gazebo, 
mulai mengeluh 'Demi apa dia sekarang ada di depan gue? 
Anjir sejak kapan? Malu banget ih Airin imagemu rusak 
sudah. Gue tadi udah ketiduran berapa lama? Sekarang jam 
berapa? Aduh gimana ini? Help. Gue ngorok ngga ya tadi? 
Mulut gue mangap ngga ya tadi? Anjirr pusiing' 


"Ssssstt, masih pagi jangan terlalu berisik" Sambat Dyo 
pada beberapa mahasiswa yang haha hihi di dekat gazebo. 


Dyo nampak tidak mungkin langsung pergi dari gazebo, 
sepertinya dia juga sudah menyadari bahwa ini aku. Lantas 
aku memberanikan diri mengangkat kepala pura-pura 
beneran bangun tidur. 


"Oh, Dyo? Hai" Sapaku awkward. 


Dyo tersenyum menatapku, entah apa yang lucu. Kurasa dia 
tau jika aku bertingkah canggung. 


"Mau bimbingan? Jam berapa?" 


Aku mengangguk, "Jam sembilan" sambil menatap jam 
digital di laptopku. "What udah jam segini gue belom 
ngeprint" Aku panik."Dyo aku duluan ya?" 


"Mau di anter ke mamang print ngga?" 


"Ngga usah Yo, masih keburu kok. Makasih ya?" 


"Rin" Panggil Dyo saat aku hendak berjalan menjauh. 
"Iya?" 
"Semangat skripsinya" 


Seketika jantungku memacu lebih cepat saat menatapnya. 
Menyadari dia memberiku semangat, membuatku semakin 
terjatuh ke dalam perasaan yang lebih nyata. Aku benar- 
benar jatuh cinta padanya, tapi kesadaranku masih 
menguasai. Aku jelas tak akan mungkin bisa memilikinya. 


Sampai hari wisuda selesai diselenggara, sampai kami 
seangkatan pulang ke kampung halaman masing-masing, 
tak ada yang terjadi lagi antara aku dan Dyo selain saling 
sibuk dengan rencana hidup masing-masing. 


AN AN 


Sampai hari ini, setelah dua tahun berlalu, pertemuan 
pertama kami terjadi seperti ini. Saling mengenang masa 
lalu yang tak banyak kenangan bersama selain di tempat 
magang yang cuma berjalan dua bulan. Kini obrolan kami 
hanya seputar berbagi kabar tentang teman-teman yang 
lain dan melupakan tentang perasaan yang dulu pernah 
ada. 


Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba hpku berdering. 
Kulihat sebuah nama yang saat itu juga seketika 
menyadarkanku dari ilusi indah ini. 


Incoming call 
Yeolie 


Halo. Iya kak? 


Masih makan di deket stasiun. Kakak udah makan? 


Sama temen. Kakak Sekarang dimana? 


Oh ya? Syukurlah. Iya kak. 


Iya aku tungguin. Hati-hati nyetirnya. 


See you. 
End Call 
Mata kami saling tatap saat ku akhiri panggilan telepon. 


Entah bagaimana aku harus mulai menjelaskannya, "Emm... 
Aku mau dijemput bentar lagi" 


"Ngga jadi naik kereta?" 


Aku menggeleng, "Ngga jadi, tunangan aku baru beres 
meeting di kota sini juga. Jadi sekalian mau ajak pulang 
bareng" 


Baik. Sudah jelas terdengar kan apa yang ku bilang? 
Seharusnya aku tidak menyesal. Kucoba untuk baik-baik 
saja saat menangkap kilau mata Dyo yang makin sayu. 
Maaf, aku mengecewakanmu. Tapi aku harus melakukannya. 


"Ooh... Syukurlah kalo gitu kamu ngga pulang malem- 
malem sendirian" 


"Hehe, iya" 
Chanyeol datang tepat saat kami keluar restoran. 


Dengan segera ia mengeluarkan sneakers dari tas yang di 
tentengnya untuk dapat ku pakai menggantikan heels yang 
sedari tadi tak pernah nyaman kupakai. 


"Makasih kak yeolie" Ucapku bersamaan dengan sibuknya 
tanganku mengganti sepatu. 


"Capek banget ya?" Katanya sambil mengelus lembut 
kepalaku. 


Aku mengangguk lantas kami saling melempar senyum. 


"Oh iya, ini temen sekampus aku, yang pernah aku ceritain 
pernah magang bareng" 


"Oh, Halo. Salam kenal. Aku Chanyeol, calon suami Airin" 
Sapanya sambil mengulurkan tangan. 


Dyo menjabat tangan Chanyeol, "Salam kenal. Saya Dyo. 
Temen sekampusnya Airin" 


"Tadi kebetulan ketemu di tempat tes, yang. Waktu aku 
pesen ojek ternyata drivernya dia" Jelasku pada Chanyeol. 


"Ooh begitu rupanya? Syukurlah dapet driver temen sendiri. 
Jadi ngga was was. Makasih ya sudah antar Airin dengan 
selamat" 


Dyo tersenyum sambil malu-malu. Gayanya tetap sama. 
Meski sekarang dia cukup banyak bicara, tapi sikap malu- 
malu dan sungkannya masih begitu melekat. 


Hari itu semuanya telah usai. Tak ada lagi kejanggalan 
dalam hatiku maupun hatinya. Tak ada lagi yang tertahan 
dalam diriku dan dirinya. Bahkan untuk Chanyeol, semua ini 
nampak sangat jelas membuatnya mengerti. Mengingat 
dulu aku pernah mengaku padanya kalau aku sedang jatuh 
cinta pada pria lain. Tapi pria ini, dengan kesabaran dan 
dengan hebatnya justru semakin berusaha lebih keras untuk 
membuatku jatuh hati padanya. Dan iya, sekarang dia 
berhasil menempati puncak tertinggi atas cintaku. Aku 
sudah sangat mencintai pria ceria dan beraura positif ini, 
Park Chanyeol. 


Di dalam mobil selama perjalanan pulang. 


"Dia baik dan benar-benar tampan. Pantas saja kamu pernah 
jatuh hati padanya" Kata Chanyeol menggodaku. 


"Kak, udah dong. Aku ngga enak nih sama kakak" 


Chanyeol tertawa puas lantas mencubit pipiku sambil satu 
tangan memegang setir. 


"Ngga papa, aku ngga marah kok. Aku percaya kamu ngga 
akan ninggalin aku cuma karna pertemuan singkat itu sama 
gebetan" 


"Gebetan apasih kak? Cuma temen kak" Sahutku gemas. 


"Iya, iya. Cuma temen yang bikin baper anak orang tapi 
telat buat confess ya? Coba kalo lebih cepet sedikit. Pasti 
ngga bakal sama aku hari ini" 


"Ngga kak, apaan sih. Cengcengin aja terus. Ngambek nih 
aku" 


"Ngga ngga sayang. Jangan ngambek ih jelek banget 
marahnya" 


"Ya abisnya kakak ngeselin" 

"Hahaha. Kiyowo" 

Beberapa waktu lalu sebelum Chanyeol datang. 
"Rin" Panggil Dyo lirih. 

"Iya?" 


"Aku tau ini bakal salah dan mungkin bisa bikin kamu 
marah. Tapi kurasa aku harus bilang sekarang karna ngga 
akan ada lagi kesempatanku buat ngasih tau kamu" 


Kurasa aku tau apa yang dia maksud. 
"Aku sayang kamu" Jelas Dyo. 


Bukan rasa berdebar senang kegirangan dia akhirnya 
confess padaku. Melainkan rasanya lega mendengarnya, 
yang selama ini tak pernah jelas perasaan itu apa, akhirnya 
terlepas keluar dari mulut Dyo. 


Ku tatap kedua matanya yang tak sedikitpun berpaling 
dariku. 


"Iya, aku tau. Makasih akhirnya udah mau bilang" 


"Akhirnya?" 


"Perlu dua tahun ya buat sadar kalo sayang sama aku? 
Hehe. Makasih dulu kamu selalu bantuin aku, ngejaga aku, 
nyemangatin aku, meskipun ngga banyak kenangan yang 
kita punya sama-sama, tapi hal-hal kecil dari kamu itu udah 
berhasil bikin aku jatuh hati" 


"Rin. Andai aku jauh lebih cepat..." 


"Ngga Dyo. Sekalipun kamu lebih cepat, kita ngga akan 
mungkin bisa seperti yang kamu bayangkan. Mungkin 
memang Chanyeol belum berhasil membuatku terkesan saat 
itu, tapi aku ngga pernah bisa menentang keinginan 
mamaku. Itu juga yang bikin aku ngga bisa bilang ke kamu. 
Bukan karna aku mau nunggu kamu, tapi memang karna 
aku tau kita ngga akan pernah bisa sama-sama" 


Begitulah kami berakhir untuk saling nelepaskan perasaan 
yang terbelunggu selama ini. 


Saat kulihat Dyo dari pantulan kaca spion mobil Chanyeol, 
satu hal yang terbesit di pikiranku. Jika saja mama ketemu 
kamu lebih dulu dari Chanyeol". 

Setiap rasa memang tak pernah salah. Tapi manusia selalu 
punya pilihan, dan yang membuatnya salah hanya soal 
'waktu'. 


Aku dan Dyo tak bisa menyangkal jika perasaan ini memang 
pernah ada, tapi bukan untuk dipelihara. Melainkan hanya 
menjadi sebuah kenangan yang kini telah bebas, terlepas 
dari belenggu yang selama ini tertahan. Terima kasih Dyo, 
karna telah mengatakan dan melepaskan semuanya. 


'Tingkat tertinggi dalam sebuah cinta adalah dimana kita 
dapat ikhlas melepaskan untuk melihatnya lebih bahagia' 


AN AN 


Annyeong 

Wauu baru kali ini author bikin nama bias jadi lokal. 
Kira kalian lebih seneng nama asli bias apa dibikin 
versi lokal? 

Jangan lupa vote dan komen untuk terus dukung 
author. Ayok dong semangatin bisa jadi ladang amal 
loh bikin orang bahagia 


